Direktorat KSKK Madrasah 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
2020 


Ki- UB: Ban 


MADRASAH 
TSANAWIYAH 


AL-OUR AN HADIS MTS KELAS VIII 
Penulis : Usup Sidik 
Editor : Abdullah Anig Nawawi 


Cetakan ke-1, Tahun 2020 


Hak Cipta O 2020 pada Kementerian Agama RI 
Dilindungi Undang-Undang 


MILIK NEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Disklaimer: Buku siswa ini dipersiapkan pemerintah dalam rangka 
mengimplementasikan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan 
Bahasa Arab pada Madrasah. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di 
bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam proses 
pembelajaran. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, 
diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. 
Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


ISBN 978-623-6687-23-9 (jilid lengkap) 
ISBN 978-623-6687-25-3 (jilid 2) 


Diterbitkan oleh: 

Direktorat KSKK Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI 

Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Lantai 6-7 Jakarta 10110 


ii Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahi rabbil “alamin, puji syukur hanya milik Allah Swt. yang telah 
menganugerahkan hidayah, taufig dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan 
bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah keharibaan 
Rasulullah Saw. Amin. 

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa 
Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri 
dari, Al-Our'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan 
МА/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, 
Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab 
berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan 
(МАРК) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami 
perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah 
harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan 
budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda 
akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun 
tetap menjadi aktor di zamannya. 

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk tidak 
sekadar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu 
proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab 
ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari- 
hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks 
berbangsa dan bernegara. 

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di 
madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan 
Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus 
mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di 
lingkungan madrasah. 

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki 
fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya akan terus 
berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus 
diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.g. Direktorat Kurikulum 
Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan. 

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan 
buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar 
ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta 
didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan mahabbah fillah, diorientasikan untuk kebaikan 
dunia sekaligus di akhirat kelak. 

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang tidak akan 
terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin Ya 
Rabbal “Alamin. 


Jakarta, Agustus 2020 


Direktur Jenderal Pendidikan Islam 


Muhammad Ali Ramdhani 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


(5 2. 


В - INDONESIA 


„аб 2888) 


PEDOMAN TRANSLITERASI ARA 


Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 
Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987. 


1. Konsonan 


No | Arab | Latin 


| Tidak dilambangkan 


ч. 


= 


o e ee s 15 [S.S 


—— — — 


Hamzah (е) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°). 
2. Monoftong 3. Diftong 4. Maddah 


iv Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Halaman Penerbitan esai ЕЕРЕЕ Aa nenas онер ii 
Kata Penantang ee aa NB n yas iii 
Pedoman Transliterasi Агаб-Гайп............. ннн нынын нынын ЫНЫ iv 
Daftar ISI КОО О О О ЛО An A ЛО Л ER у 
Dahar Саш Баг ns s ИНЕК КЕТЕ ТК ИТ КТ ТЕТЕ уш 
Daftar Tabel mn om kakaknya ek akan asalan ix 
Petunjuk Penggunaan Bukaan am ab тале nanas xii 
BAB1 Kubaca Al-Qur'an dengan Tepat berdasarkan Kaidah Tajwid................. 1 
Kompetensi Inti (KD) am EA 2 
Kompetensi Dasar (KD) ............. aa aa ana aan РИК 3 
Indikator Kompetensi (IK) аанынан анвари ыыы 3 
Pela Komplek ынын наны таннен те alan 4 
A. Hukum Bacaan Mad “май, Mad Layyin, dan Mad 'Arid Lissukun............. 5 
Маа КАУ УУ Л О О Мне О BNN NA hay 5 
D Mad TAYY suu О О О иран ыы кеннен 8 
3. Mad ‘Arid Lissukun.................................. ие ап ДА 
B- Rangkuman; отан aa ai 14 
С. Uji Kompetens kn BR An ee 14 
Be en ena mika ian NN EMAS NA 16 
BAB 2 Kuberbagi Infak dan Sedekah dengan Ikhlas............................................... 18 
Kompeten Inti. (KI). nn taat рыр шыннын dia mg en gada aa a aa найынын рушы 19 
Kompetensi Dasar UK Desa amalkan 20 
Indikator Kompetensi (IK) ысы ындыны ақан ин AN 20 
Peta Kn ee sn Ka ме 21 

А. Isi Kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Baqarah (2): 254 dan 
DOT КОЛКО К О О О Г ЕНЕ О РАНЕЕ 22 
1. Pengertian Infak dan бе4аеКаһ..................... меннен ынны 22 
2. Isi Kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18................................................. 23 
3. Isi Kandungan OS. Al-Baqarah (2): 254 ............................................... 28 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII V. 


ВАВ 3 


BAB 4 


BAB 5 


4. Isi Kandungan OS. Al-Baqarah (2): 261 ................ oom 32 


В. Rangkuman. ena an a Ca Sa ананы EA 36 
C. Uji Kompetensi. lalin 37 
D ReflëkSi sanga a aaa gg Na a К О GANG AA E Кы 40 
Kukuatkan Iman melalui Beramal Saleh....................................................... 42 
Kompeténsi Ing (KT) san nba ma ненің 43 
Kompetensi Dasar (KD).................................................. lan ana 44 
Indikator Kompetensi (IK) mba 44 
Pela Kompensasi aka 45 
A. Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Hadis Riwayat 
Bukhari dari Hakim Bin Ват „ананда ннн nana anane ыыы 46 
1 Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah............................... 46 
2 Hadis Riwayat Bukhari dari Hakim Bin Hizam...................................... 50 
B. Rangkuman ka ыы an aa si 55 
C Uji Komp kam ишкана ANN a nh 56 
Ек NN An Н E О О О О Г Г 57 
E. Peniaian Akhir Semester sma mkn mms 59 
Kubaca Al-Qur'an dengan Benar berdasar Kaidah Tajwid....................... 65 
Kompetensi Inti (KI) see наемен as mama Ма aa maa 66 
Kompetensi Dasar (KD) ewan adana asa rarawat ek and ana рн аланы нанады» 67 
Indikator Kompetensi (IK) ............ aee anakanak ak ыыы 67 
Peta Kompetensi nn a sak aa aaa ан BNN 68 
A. Hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi........... 69 
1 Hukum bacaan mad silah ................... kaka. 69 
2 Hukum bacaan mad badal.................................. аана 72 
3 Hukum bacaan mad tamkin mike makna 74 
4 Hukum bacaan mad тағатын ani Banana baka 75 
B. Rangkuman ыыы au susunan a aan aaa a a gag a u Lian AA 77 
C. Uji Оре ОВИ. ырымды ынаны ына ные ada Nan a несін 78 
D. Refleksi sinyal 80 


Kuraih Kehidupan Akhirat dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialistik, 


Hedonis, dan Konsumtif ..................................... ee 81 
Kompetensi Inti (KI) sesame mkn maa ы ынан 82 
Kompetensi ОВИ Юа ab ыры с 83 
Indikator Kompetensi (IK) ........ ka km 83 


Vi Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Peta Росте оТ СТ na Rn Bun 84 
A. Isi Kandungan OS. Al-A'la (87): 14-19, OS. Al-Gasas (28): 77 dan OS. 


АН Imran (3): ТАВ essay kakaknya 86 

1 Makna dan Dalil Larangan Gaya Hidup Materialistik, Hedonis, dan 
ӘПБ em aa la ea amal ia aka 86 

2 Cara dan Hikmah Menghindari Gaya Hidup Materialistik, Hedonis, 
Pe ta 88 
3 Isi Kandungan OS. Al-A'la (87): 14-19................................................. 89 
4 Isi Kandungan OS. Al-Gasas (28): TT... ны нөө 94 
5 Isi Kandungan OS. Ali Imran (3): 148................................................... 98 
Ba, RANGKUMAN aaa ТТ тт ama ana 102 
C. Up Kompeten a ннен марат те A Pk GSE 103 
D. Refleksi... anoman EN AN DE a AN 105 


BAB 6 Kuseimbangkan Kehidupan Dunia dan Akhirat dengan Usaha dan 


Tbadialkcoooooo.oooccsenasanaaame makan amen sama 107 
Kompetensi ti (KI) mn sms sape amami 108 
Kompetensi Dasar (KD Pep senam emas naa 109 
Indikator Kompetensi (IK)... imam nana as ыан anna 109 
Peta Kompetensi nesunan uan aan hn mi amalan 110 


A. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Hadis Riwayat Muslim dari 


Майа none наны ынды ЫК киыр ОЁН қанға 111 

1 Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah............................................. 111 

2 Hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid.................................................. 116 

В. Rangkuman... anna ain aa aa meta 121 

CUJI КОШре йз ын aa a kn bkn aa nana panik 122 

D: КЕПЕ nn ana naa maka aan mkn ama 123 
PENILAIAN AKHIR TAHUN РАТУ. енна memanaskan nba an 125 
DAFTAR PUSTAKA aon ena la aa aa Be 131 
SUMBER GAMBAR SERA DUKE 132 
GLOSARIUM A 134 
INDEKS ЖКТО УУЛОО УКО УО О К КОО BB ea 136 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII vii 


R 
w 

Gambar 1.1 Belajar mengaji........................ nasus... 

Gambar 1.2 Membaca Al-Qur'an Sesuai Tajwid......................................................... 4 
Gambar 2.1 Mari Ber UKT keenakan ni ka Una 19 
Gambar 2.2 Sedekah Biar Berkah smua yaaa 19 
Gambar 2.3 Uang Salah Satu Rezeki yang Harus Disyukuri........................................ 21 
Gambar 2.4 Mengisi Kotak Amal Salah Satu Bentuk Syukur...................................... 22 
Gambar 2.5 Santunan Sebagai Wujud Memuliakan Anak Yatim................................. 25 
Gambar 3.1 Tangan yang di Atas Lebih Baik dari Tangan yang di Bawah.................. 43 
Gambar 3.2 Potret Kemiskinan yang Membutuhkan Infak........................................... 43 
Gambar 3.3 Barang yang Dapat Diinfakkan...................ooooooWoWoWooW 52 
Gambar 3.4 Penyaluran Bantuan Kepada Korban Banjir .................. oo 52 
Gambar 4.1 Pesantren Tahfidz................................... ea en 60 
Gambar 4.2 Ilustrasi Kartu yu Mengaji.................. ln 60 
Gambar 4.3 Tadarus Al-Qur'an dengan Tajwid........................................................... 62 
Gambar 5.1 Сегтіпап Gaya Hidup Materialistik ..................ooooWoWoo. 76 
Gambar 5.2 Gaya Hidup Materialistik w.cooroooo.o.o0.oo..o.ooo.oomoooooronooo..man 19 
Gambar 5.3 Gaya Hidup Sederhana.................oocoooWo.Wo.mooocoW Waka 79 
Gambar 5.4 Gaya Hidup Konsutif......................... ena ella 81 
Gambar 5.5 Dunia Ladang AkKhitat...Wo.co.ooco.oo.oomoo0.moooooombadamnkscn 100 
Gambar 6.1 Keseimbangan Dunia dan Кіпга(.........ееетз те 102 
Gambar 6.2 Sujud Kepada АПАН, ааа Адана алан ЫВ 106 
Gambar 6,3 Dunia bagai Air di Ujung Jari „нинин наанаа 112 
Gambar 6.4 Perjalanan Hidup Мапава........е тағы 118 


viii Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 1.1 
Tabel 1.2 
Tabel 1.3 
Tabel 1.4 
Tabel 1.5 
Tabel 1.6 
Tabel 1.7 
Tabel 1.8 
Tabel 1.9 
Tabel 1.10 
Tabel 1.11 
Tabel 1.12 
Tabel 1.13 
Tabel 1.14 
Tabel 1.15 
Tabel 1.16 
Tabel 1.17 
Tabel 1.18 
Tabel 2.1 
Tabel 2.2 
Tabel 2.3 
Tabel 2.4 
Tabel 2.5 
Tabel 2.6 
Tabel 2.7 
Tabel 2.8 
Tabel 2.9 
Tabel 2.10 
Tabel 2.11 
Tabel 2.12 
Tabel 2.13 
Tabel 2.14 
Tabel 2.15 


DAFTAR TABEL 
w 
Kompetensi Inti (KD. L ka нынын рн E aii 2 
Kompetensi Dasar (КП). nn nn nasut a gew a sa инн ninja aman 3 
Indikator Kompetensi (ІК) ............... Woow ннн ннн ннн кенеле 3 
Daftar Pera ai 6 
Berlatih Membaca Hukum Mad IWAd woman. 6 
Identifikasi Hukum Mad Тумай... 7 
Praktik membaca Mad “Ма@.............. Аа 8 
Daftar Репапуваш Lensa ни инна ннан ннн Онин наны: 7 
Berlatih Membaca Hukum Mad Layyin....................................................... 8 
Identifikasi Hukum Mad Layyin.................................................................. 10 
Praktik membaca Mad Layyin..................... kusam amannya 11 
Berlatih Membaca Hukum Bacaan Mad ‘Arid Lissukun............................... 12 
Identifikasi Hukum Mad ‘Arid Lissukun....................... aaa. 13 
Praktik membaca Mad ‘Arid Lissukun......................... aan 13 
Penilaian Praktik anang неден Ga 15 
Rubrik: Penilaian Praktik onn u nn a Ka na anae gae a aaa 15 
Laporan Tugas Mandirfi.................... ee. 16 
Re se тылы ыы ы Ea bagia a ahh 17 
Kompetensi Inti (KI) kanan hama өн еремін екеніне 19 
Kompetensi Dasar (KD) ea ba an Ra ik 20 
Indikator Kompetensi (IK) seat enam se aman aa aman 20 
Arti Mufradat OS. Al-Fajr (89): 15-18_....................................................... 14 
Daftar Pertanyaan bl akn ТТТ 26 
Praktik Membaca OS. Al-Fajr (89): 15-18.................................................. 26 
Tanda-tanda Orang Beriman................................ mmm na 27 
Arti Mufradat OS. Al-Baqarah (2): 254....................................................... 28 
Danar Pertanyaan аео BN NAN BB 30 
Praktik Membaca OS. Al-Baqarah (2): 254 ........oooooo.oo oo 31 
Peluang dan Hambatan Infak osn 31 
Arti Mufradat QS. Al-Baqarah (2): 261................ oom 33 
Daftar Репапуааш sni a ент mn esa aman aman 34 
Praktik Membaca QS. Al-Baqarah (2): 261 ..................... aaa. 27 
Demonstrasi Hafalan... nn nina Ban a in A ЫГЫН 38 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII ix 


Tabel 2.16 Rubrik Penilaian Praktik........................................... a. ене нн нен кен кк ннен 38 


Tabel 2.17 Rubrik Penilaian Proyek Video... .o.o.ooom.coumesksakantemaaa 39 
Tabel 2.17 Refleksi ннан инен нне оннан ынкы 40 
Tabel 3.1 Kompetensi Inti (Sonta GUE Gas ag Na Nga aa na ion ea aaa ah 43 
Tabel 3.2 Kompetensi Dasar (KD) Lake an atasan aa 44 
Tabel 3,3 Indikator Kompetensi ТКА ms naa 44 
Tabel 3.4 Arti Mulradat u ann s ibn aan RAK NO 46 
Tabel 3.5 Daftar Pertanyaan, nn нона Pa pasu 48 
Tabel 3.6 Praktik Membaca adista 49 
Tabel 3.7 Daftar Perilaku Sesuai Hadis Riwayat Bukhari Muslim.............................. 49 
Tabel 3.8 Cara Menjadi Orang Петтата. „асана анады 41 
Tabel 3.9 Arti Mufradat Hadis Riwayat Bukhari........................................................ 51 
Tabel 3.10 Daftar Pertanyaan...................... baal а 53 
Tabel 3.11 Prakti Membaca Hadis Riwayat Bukhari Muslim...................................... 53 
Tabel 3.12 Keutamaan Urang Berinfak woman ska alan 54 
Tabel 3.13. Hafalan Hadi ыы ыны итын ннен нат emak asa 56 
Tabel 3.14 Rubrik Penskoran Hafalan Hadis................ooooooooomoWoW n en 57 
Tabel 3.15 Rubrik Penilaian Portofolio ........................................................................ 57 
Tabel 3.16. Refleksi nn aa ah aa КИТТЕ 58 
Tabel 4.1 Kompetensi Inti ME aan 60 
Tabel 4.2 Kompetensi Dasar (KD) iba mmk нынын инн 61 
Tabel 4.3 Indikator Kompetensi UK bni nanas 61 
Tabel 4.4 Daftar Peran ana adala 64 
Tabel 4.5 Mari Membaca an a uui anga an анаа EAE ін дар daaa 64 
Tabel 4.6 Identifikasi mad silah gasirah dan tawilah ................................................ 65 
Tabel 4.7 Praktik Membaca Mad як. ӘЗ Йə 65 
Tabel 4.8 Mari Membaca, akasa ian naka on ana алнына Би ae na na qa 68 
Tabel 4.9 Identifikasi Mad Badal mei saban Ba 67 
Tabel 4.9 Praktik Membaca Mad Badal .......................... aaa. 68 
Tabel 410 Praktik membaca mad badal............................. maaa. 68 
Tabel 4.11 Membaca mad tamkin, dan mad farqi........................................................ 69 
Tabel 4.12 Identifikasi mad tamkin, dan mad farqi...................................................... 70 
Tabel 4.13 Praktik Membaca mad tamkin, dan mad farqi............................................ 71 
Tabel 4.14 Mad silah, mad badal, mad tamkin dan таа fargi...................................... 72 
Tabel 4.15 Penilaian Praktik...................... amankan kabin 62 


x Al-QUR'AN HADIS KELAS УШ 


Tabel 4.16 
Tabel 4.17 
Tabel 5.1 
Tabel 5.2 
Tabel 5.3 
Tabel 5.4 
Tabel 5.5 
Tabel 5.5 
Tabel 5.7 
Tabel 5.8 
Tabel 5.9 
Tabel 5.10 
Tabel 5.11 
Tabel 5.12 
Tabel 5.13 
Tabel 5.13 
Tabel 5.14 
Tabel 5.15 
Tabel 5.16 
Tabel 5.17 
Tabel 5.18 
Tabel 6.1 
Tabel 6.2 
Tabel 6.3 
Tabel 6.4 
Tabel 6.5 
Tabel 6.6 
Tabel 6.7 
Tabel 6.8 
Tabel 6.9 
Tabel 6.10 
Tabel 6.11 
Tabel 6.12 
Tabel 6.13 
Tabel 6.14 


Rubrik Penilaian Praktik шаннын анн а ыы ыты амын 73 
а о жа ООО О О О О ТТЫ 74 
Kompetensi Inti СЕТ) asem 76 
Kompetensi Dasar (KD) аннин а анаа ир Ыйы вана сонан Maukah 77 
Indikator Kompetensi (IK)............... ena ннн ын өнен 77 
Art Müfradat арыма ынан дыны ema а sana ЫЫЫ МЫ 83 
Daftar Peran ya aa an Rn an Kan an Ona 86 
Praktik Membaca OS. А1-А”1а (87): 14-19............. Wo 86 
Gaya Hidup Orang Beriman .................. aa nana 87 
Arti Müfradat am uenak КЫЫ ena GN aa a E apana aan 88 
Daftar Pertanyaan NP аны Мары бин 90 
Praktik Membaca OS. Al-Gasas (28): 77 ................................................... 91 
Hidup Seimbang Dunia Akhirat.......................................... нөө 92 
Arti М@Тада ena aa aa 93 
Daftar Pertanyaan san ыы Kesan 93 
Praktik Membaca OS Ali Imran (3): 14...................................................... 94 
Cara Meraih Pahala Dunia Akhirat....................... aaa. 95 
Daftar Soal Hafal an. songs enam el akan 98 
Rubrik Penilaian Hafalan................................................ naaa 98 
Rubrik Penilaian Praktik ....................... aaa. 99 
Refleksi kk aan Bana 100 
Kompetensi Inti (KD) senen aa aan lan 102 
Kompetensi Dasar (KD) Kedapatan ннн ннн ннн ын өө 103 
Indikator Kompetensi (ТК); ааннара 103 
Arti Поста ИРЕ ЗЕ akan ы ain Ышы Na 106 
Daftar Pertanyaan... aa etes nm ни ыз 108 
Praktik Membaca Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ..................... 109 
Isi Kandungan hadis riwayat muslim dari abu hurairah ............................. 110 
Arti Müfradat амен ындыны agan aa Ga D aga дарыны 111 
Daftar Pertanyaan... esa asap ana e rang an a sn anoman kaka 113 
Praktik Membaca Hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid.......................... 114 
Perilaku Keseimbangan Dunia Akhirat.................oooooooo. 114 
Penilaian Hafalan Hadis......................................... sn ena 116 
Pedoman Penskoran Portofolio................................................................... 117 
Refleksi Kemah ai Sas 118 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII xi 


ж 


тае, 


PETUNJUK PENGGUNAAN 


Pada bagian pendahuluan 


1. PENDAHULUAN 


Kata Pengantar 
Pedoman Transliterasi 
Daftar Isi 

Daftar Gambar 

Daftar Tabel 

Petunjuk Penggunaan 
Buku 


Isi buku disajikan per bab. Setiap bab diberi 
tema dengan ilustrasi gambar. dengan 
harapkan peserta didik langsung dapat 
mengetahui materi yang akan dipelajari. 
KI-KD-Indikator merupakan panduan untuk 
mencapai tujuan yang harus dicapai setelah 
proses Pembelajaran 

Peta kompetensi adalah 
Pembelajaran meliputi materi — aktivitas- 
dan ketempilan yang harus dimiliki peserta 
didik setelah proses Pembelajaran 

Sub bab adalah uraian materi dan aktivitas 
peserta didik yang berisi kegiatan individu 
maupun kelompok untuk mencapai 
indicator pembelajaran 

Tugas, rangkuman, penilaian, dan refleksi 
adalah bagian penting dari setiap bab karena 
akan menjadi cermin ketercapaian 
kompetensi peserta didik setelah proses 
pembelajaran. 


alur proses 


xii Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


du 


BUKU 


ini berisi kata 


pengantar, pedoman trasnliterasi Arab-Latin, 
daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan 
petunjuk penggunaan buku teks 


pelajaran. 


Tujuannya untuk memberikan gambaran dan 
informasi umum tentang isi buku teks pelajaran 
al-Qur'an Hadis kelas 8 


2. ISI BUKU 
Bab Judul yang memuat tema 


KI-KD-Indikator 

Peta Kompetensi 

Sub bab berupa uraian materi 
dan aktivitas peserta didik 
Tugas, rangkuman, penilaian, 
dan refleksi 


3. Penutup 
Penilaian 


(PAS) 
Penilaian Akhir Tahun (PAT) 
Daftar Pustaka, daftar gambar 


Akhir Semester 


dan glosarium 


Pada bagian ini peserta didik 
dapat mengevaluasi 
kemampuan pengetahuannya, 
mengetahui sumber belajar 
dan arti kata-kata popular 
yang digunakan 


r 


KUBACA AL-QUR'AN DENGAN TEPAT 


BERDASARKAN KAIDAH TAJWID 
(Mad “маа, Mad Layyin, dan Mad 'Arid Lissukun) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VII 1 


Pr Б 4 ; 
PK > т Ауур А i 
h. 4 ПА x 


Gambar 1.1 Belajar Mengaji. Sumber: santri islamituindahttpskabar24.bisnis.comread20140903255254892pemkab-cianjur- 


> 


dana-rp1 I-miliar-untuk-santri-penghafal-alguran 


4 Комил INTI (KI) 


Tabel 1.1 Kompetensi Inti (KI) 


КІ. 1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

КЇ. 2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI. 3 | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

КІ. 4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 


merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 


dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangiteori 


2 Al-OUR'AN HADIS KELAS УШ 


Р “г KOMPETENSI DASAR (KD) 


Tabel 1.2 Kompetensi Dasar (KD) 


1.1 | Mengamalkan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah Ilmu Tajwid 


2.1 | Menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku 


3.1 | Memahami ketentuan hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 


4.1 | Mempraktikkan hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun dalam 


al-Qur'an surah pendek pilihan 


Pu INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 
Tabel 1.3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.1.1 Menjelaskan pengertian mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 

3.1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid 
lissukun 

3.1.3 Mendeskripsikan cara membaca mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 

3.1.4 Menganalisi hokum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 


3.1.5 Menyimpulkan cara membaca mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 


4.1.1 Mendemonstrasikan hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 
dalam al-Qur'an surah pendek pilihan 
4.1.2 Menyimak hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun dalam al- 


Our'an surah pendek pilihan 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


4 


PETA KOMPETENSI 


alam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: “Yang mahir membaca al-Our'an bersama malaikat 

yang terhormat, dan yang membaca al-Our'an sedang ia terbata-bata serta 
mengalami kesulitan maka baginya dua pahala”. 

Dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca al-Qur'an 
sehingga yang bacaannya terbata-bata pun tetap mendapat pahala, bahkan dua pahala dan 
bagi yang mahir membacanya mendapat kedudukan mulia bersama malaikat. 

Agar bacaan kita lancar, baik dan benar maka harus belajar. Dan dalam Bab ini kalian akan 


belajar tajwid tentang mad 'iwad, mad layyin, dan mad 'arid lissukun. 


4 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


A. HUKUM BACAAN МАР 'IWAD, MAD LAYYIN, DAN MAD 'ARID 
LISSUKUN 
1. Mad 'Iwad 


Arti: 
Mad = panjang dan 'iwad = pengganti 
Mad “маа = bacaan dibaca panjang sebagai 


а pengganti dari fathatain (Š ) yang diikuti alif (1) 


Mad “маа 


karena dibaca wagaf (berhenti) 


Dibaca 


PK EA 


2 “2 


Васаап 


ала 


2-2 


53 ш, La 2, 


| 2 1% ч РДЕ | - 54 a lÓ 


заав г 


(5454, 5255 (5454, 5255 


24 MARI BERTANYA 44 


Setelah kalian membaca hukum mad “iwad, tentu kalian ingin lebih 
memahaminya. Maka tulislah apa yang ingin kalian ketahui dengan menuliskan 


pertanyaan di kolom berikut: 


4 
AL-OUR'AN HADIS KELAS VII 5 


“> 


Tabel 1.4 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian lakukan hal-hal berikut! 


1. Buatlah rangkuman tentang arti mad “wad, ciri-ciri, dan cara membacanya! 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

а. Apa arti mad “iwad secara bahasa? 

b. Apa pengertian mad wad menurut istilah? 


с. Jelaskan ciri-ciri mad 'iwad! 


= 


Bagaimana cara membaca mad ‘урад? 


e. Tulis contoh hukum bacaan mad “iwad! 


N 


N 


Ayo kita buka mushaf al-Qur'an Juz 29 OS. Al-Insan (76): 1 — 10, kemudian 
bacalah ayat-ayat tersebut dengan tartil! 


Tabel 1.5 Membaca al-Qur'an Juz 29 OS. Al-Insan (76): 1—10 


6 Al-OUR'AN HADIS KELAS УШ 


2 2) MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan hukum bacaan Mad уай! 

a. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik OS. Al-Insan (76): 1 — 10! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai Mad “Iwad! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


@ MARI IDENTIFIKASI 


Cermati OS. Al-Insan (76): 1 — 10, kemudian buatlah identifikasi Mad “маа 
yang dituliskan dalam tabel berikut! 
Tabel 1.6 Identifikasi Hukum Bacaan Mad “маа 


'® MARI PRAKTIKKAN 


Ayo berlatih membaca hukum mad “умай dalam OS. Al-Insan (76): 1 — 10! 


Simaklah bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan 


membubuhkan ceklis (V) dalam kolom keterangan! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII Í 


Tabel 1.7 Praktik Membaca Mad “маа Mad аа 


2. Mad Layyin 


Cara baca : 
1/2/3 alif atau 2/4/6 harakat 


Contoh: dalam OS. al-Ouraisy (106): 1-4 
éy 205413 (2) 213215 «ФАЛ 4, а) 2255 „56у 
(4) 355 55 ala 5р5 53 аЬ БАП (3) cl Ih 


8 Al-OUR'AN HADIS KELAS УШ 


MARI BERTANYA í 


Setelah kalian membaca hukum mad layyin, tentu kalian ingin lebih memahaminya. 
Maka tulislah apa yang ingin kalian ketahui dengan menuliskan pertanyaan di kolom 
berikut! 

Tabel 1.8 Daftar Pertanyaan 


No Pertanyaan 


dst. 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian lakukan hal-hal berikut! 


1. Buatlah rangkuman tentang arti mad layyin, ciri-ciri, dan cara membacanya! 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

a. Apa arti mad layyin secara bahasa? 

b. Apa pengertian mad layyin menurut istilah? 


c. Jelaskan ciri-ciri mad layyin! 


d. Tulis contoh hukum bacaan mad layyin! 


Ayo kita buka mushaf al-Qur'an Juz 30 OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4, 
kemudian bacalah dengan tartil! 


Tabel 1.9 Membaca al-Qur'an Juz 30 OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4 


Keterangan 
No Nama Siswa Sangat Kurang 
Lancar 2 
Гапсаг sesuai 
1 
2 
dst. 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


(5...) MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan hukum bacaan Mad Layyin! 

a. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai Mad Layyin! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


MARI IDENTIFIKASI 


Cermati OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4, kemudian buatlah identifikasi Mad 
Layyin yaang dituliskan dalam tabel berikut! 
Tabel 1.10 Identifikasi Mad Layyin Mad Layyin 


4 BIN MARI PRAKTIKKAN 
at~ 


Ayo berlatih membaca hukum Mad Layyin dalam QS. Al-Quraisy (106): 1 — 4! 
Simaklah bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan 


membubuhkan ceklis (V) dalam kolom keterangan! 


10 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 1.11 Praktik 


3. Mad 'arid lissukun 


Mad = panjang, “arid = baru/tiba-tiba dan sukun = mati 


Cara membaca: 
satu alif atau dua harakat (gasr), dua alif atau empat harakat 
(tawassut), tiga alif atau enam harakat (tul). 


Cara membaca 


Malikinnaas 
Kun fayakuun 


Ar Rahiim 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 11 


Ayo kita buka mushaf al-Qur'an Juz 29 OS. An-Naba (79): 1 — 5, kemudian 
bacalah dengan tartil! 
Tabel 1.12 Membaca al-Qur'an Juz 29 OS. An-Naba (79): 1 — 5 


(5.2) MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan hukum bacaan Mad 'arid lissukun! 
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik OS. An-Naba (79): 1 — 5! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai Mad 'arid lissukun! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


ж. ARI IDENTIFIKASI 
“> 


Cermati OS. An-Naba (79): 1 — 5, kemudian buatlah identifikasi Mad 'arid 


lissukun yang dituliskan dalam tabel berikut! 


12 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 1.13 Identifikasi Mad 'arid lissukun 


4 BIN MARI PRAKTIKKAN 
ta” 


Ayo berlatih membaca hukum Mad 'arid lissukun dalam QS. An-Naba (79): 1 — 
5! Simaklah bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan 


membubuhkan ceklis (V) dalam kolom keterangan! 


Tabel 1.14 Praktik Mad 'arid lissukun dalam OS. An-Naba (79): 1 – 5 


| Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah (al- 
Qur'an), maka baginya satu pahala kebaikan dan satu 
pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh 
kali, aku tidak mengatakan ALIF LAAM MIIM itu satu 
huruf, akan tetapi ALIF satu huruf, LAAM satu huruf dan 
 MIIM satu huruf." (HR. Tirmidzi) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 13 


B. RANGKUMAN 


“ Menurut istilah, mad Фай adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau 


fathatain dibaca wagaf (berhenti) pada akhir kalimat, baik berhenti karena 
terdapat tanda wagaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca 
panjang satu alif atau dua harakat. 

Menurut istilah, mad layyin adalah jika terdapat wau sukun atau ya sukun yang 
didahului huruf berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca 
wagaf (berhenti) pada akhir kalimat, baik berhenti karena tanda wagaf maupun 
kehabisan nafas. Cara membacanya dapat memilih: 1 alif atau dua harakat, 2 alif 
atau empat harakat, 3 alaif atau enam harakat. 

Menurut istilah, mad “arid lissukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila 
ada bacaan mad thabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wagaf 
(berhenti), baik berhenti diakhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad 
“arid lissukun boleh dibaca dua harakat (gasr), empat harakat (tawassut), atau 


enam harakat (tul). 


C. UJI KOMPETENSI 
1. Penilaian Pengetahuan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 
1. Jelaskan pengertian mad 'iwad, mad layyin, dan mad “arid lissukun menurut 
bahasa dan istilah! 
Untuk menjawab soal no 2 dan 3,perhatikan QS. Al-Insan (76): 1-3 berikut! 


14 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


akah da OLX KAS ú) pais ЦА GX Al АШ ох > уй Je dl US 
5545 (55 KSLA Lal Jadi 2532 GI е: б А3 aa 

2. Tulislah hukum bacaan mad iwad yang terdapat dalam ayat tersebut dan 
jelaskan alasannya! 
Jelaskan bagaimana cara membaca wagaf pada setiap akhir ayat tersebut! 

4. “Abdullah sedang membaca OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4, setiap akhir ayat ia 
membaca wagaf kecuali pada ayat ke 3.Tulislah mad layyin yang terdapat dalam 
OS. Al-Ouraisy (106): 1 — 4 yang dibaca “Abdullah dan jelaskan alasannya! 

5. Jika kalian membaca OS. Al-Fatihah (1): 1-7, bagaimana cara membaca setiap 
akhir ayat dan jelaskan alasannya! 


2. Penilaian Keterampilan 


Bacalah ayat — ayat berikut sesuai ketentuan hukum bacaan mad 'iwad, mad layyin, 


dan mad “arid lissukun dengan baik dan benar! 


Tabel 1.15 Penilaian Praktik 


(3) <; сла (2) Ш А а 405 (1) 0552 056015 
(5) at эр (4) Wika 428 
152 ó 219222115 (2 ) 2142119 ғ АГУЛ 215, Юша ) Gi SAN 


(4) 533 Қа рә a S (3) cái 
IE (3) оул aja аА (Gal (2) mala! ЫП o ( сЕ 


3 


(5) ыы WE ki (4) 552122, 


Tabel 1.16 Rubrik Penilaian Praktik 


Jika tidak ada kesalahan 4 
Jika kesalahan 1-2 3 
Jika kesalahan 3-4 2 
Jika kesalahan 5 1 
Pedoman Nilai Akhir: 
Nilai Akhir = Jumlah skor perolehan X 100 


Jumlah skor maksimal 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 15 


3. Tugas Mandiri 
Setelah mealalui preses pembelajaran mad 'iwad, mad layyin dan mad 'arid lissukun 
di sekolah, tentunya kalian selalu membaca al-Qur'an di rumah. Buatlah laporan 
kepada guru pendamping bahwa kalian membaca al-Qur'an di rumah dengan 
pengawasan orang tua. Laporkan setiap ada jam pelajaran Al-Qur'an Hadis. Laporan 


ditulis dalam jurnal berikut: 


LAPORAN TUGAS MANDIRI 
МАМА :.......................................0.. 


Tabel 1.17 Laporan Tugas Mandiri 


D. REFLEKSI 
Setelah melaksanakan proses Pembelajaran hukum bacaan Mad wad, Mad Layyin, dan 
Mad “arid Lissukun, lakukanlah refleksi terhadap diri masing-masing dengan mengisi 


tabel berikut. Setelah kalian melakukan refleksi berusahalah untuk lebih baik lagi. 


Petunjuk Pengerjaan : Berilah tanda centang (V) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 


(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya! 


16 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 1.18 Penilaian Sikap Diri Sendiri 


Membaca al-Qur'an setiap hari 


Hati-hati dalam membaca al-Qur'an 


Menerapkan tajwid dalam membaca al-Qur'an 


Berusaha khusu' ketika membaca al-Qur'an 


Tenang ketika membaca al-Qur'an 


Berusaha agar tidak mengulangi kesalahan dalam membaca al- 


Our'an. 


Menghormati teman yang sedang membaca al-Qur'an 


Memelihara adab ketika membaca al-Qur'an 


Membatu teman yang kesulitan membaca al-Qur'an . 


Menjaga dan memuliakan al-Qur'an 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 11 


KUBERBAGI INFAK DAN 
SEDEKAH DENGAN IKHLAS 


(OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 261) 


18 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


gi 


о 
h 
waea HAMBA 


Yan 
bersyukur 


Са 


ALANG, 
BIARABERKAH 


Gambar 2.1 Mari Bersyukur Gambar 2.2 Sedekah Biar Berkah 
Sumber : http://1.bp.blogspot.com Sumber: https://eryelhimmah.files 


Tabel 2.1 Kompetensi Inti (KI) 


KI.1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 


КІ. 2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 


sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 


KI.3 | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 


terkait fenomena dan kejadian tampak mata 


KL4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 


menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangi/teori 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 19 


> 


4 KOMPETENSI DASAR (Кр) 


Tabel 2.2 Kompetensi Dasar (KD) 


12 | Menghayati bahwa infak dapat untuk menyucikan jiwa dan menambah keberkahan 

2.2 | Menjalankan sikap peduli kepada sesama 

3.2 | Menganalisis isi kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Baqarah (2): 254 dan 
261 tentang infag di jalan Allah Swt. 

4.2.1 | Mendemonstrasikan hafalan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 
261 

4.2.2 | Menyimpulkan keterkaitan kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18 dan OS. Al-Bagarah 
(2): 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah dan 
menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan 

=>» 


4 INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 


Tabel 2. 3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.2.1 
3.2.2 


3.2.3 


3.2.4 


Menjelaskan pengertian infak 

Menerjemahkan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 261 tentang 
infag di jalan Allah Swt. 

Menganalisi isi kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 
261 tentang infaq di jalan Allah Swt. 

Menyimpulkan keterkaitan OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 
261 tentang infag di jalan Allah Swt. 


4.2.1.1 


4.2.1.2 


4.2.1.3 


4.2.1.4 


Menghafal QS. Al-Fajr (89): 15-18, QS. Al-Baqarah (2): 254 dan 261 dengan 
terjemahnya 

Mendemontrasikan hafalan QS. Al-Fajr (89): 15-18, QS. Al-Baqarah (2): 254 dan 
261 dengan terjemahnya 

Membuat proyek video hafalan QS. Al-Fajr (89): 15-18, QS. Al-Baqarah (2): 254 
dan 261 dengan terjemahnya 

Mempresentasikan proyek video hafalan QS. Al-Fajr (89): 15-18, QS. Al-Baqarah 
(2): 254 dan 261 dengan terjemahnya 


4.2.2.1 


4.2.2.2 


4.2.2.3 


Merumuskan hasil analisis kandungan QS. Al-Fajr (89): 15-18 dan QS. Al- 
Baqarah (2): 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah 
Menampilkan hasil analisis kandungan QS. Al-Fajr (89): 15-18 dan QS. Al- 
Baqarah (2): 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah 
Membuat laporan tertulis kesimpulan keterkaitan kandungan QS. Al-Fajr (89): 


20 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


» 2 
Ф PETA KOMPETENSI 


ungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Swt. 


Namun demikian perlu disadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah Swt. 

yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuan-Nya. Rezeki yang kita miliki 
bukanlah utuh menjadi hak milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang 
harus kita berikan kepadanya. 
Sebagai orang yang beriman, bagaimana kita 
bersikap terhadap rezeki, bagaimana kita 
memperlakukan rezeki, dan apa keuntungan 
bagi orang-orang yang menginfakkan? 
Dalam bab ini kalian akan mempelajari 
Firman Allah Swt. OS. Al-Fajr (89): 15-18, 
OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 261 tentang 


infag, sedekah di jalan Allah Swt. Gambar 2.3 Uang salah satu rezeki yang harus disyukuri 
Sumber :https//id.images.search.yahoo.com 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 21 


A. ISI KANDUNGAN OS. AL-FAJR (89): 15-18, OS. AL-BAOARAH (2): 
254 DAN 261 
1. Makna Infak dan Sedekah 
Infak berasal dari kata anfaga-yunfigu yang artinya membelanjakan atau 
membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain 
zakat wajib) untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan 
atau memberikan sebagian dari harta atau 
pendapatan untuk suatu kepentingan yang 
diperintahkan dalam ajaran Islam. 
Infak berbeda dengan zakat, infak tidak 
mengenal istilah nisab dan jumlah yang 
ditentukan secara hukum tetapi sesuai dengan 
kemampuan masing-masing. Dan penerimanya 


pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak 


dapat diberikan kepada mustahik zakat dan 
selain mustahik zakat seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai 
kebutuhan diri sendiri. 

Lebih luas lagi pengertian sedekah, meliputi harta dan jasa, bahkan senyum 
pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri dari jalan pun sedekah. 
Infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik. Firman Allah Swt. dalam OS. 
Al-Bagarah (2) : 267 sebagai berikut: 
У GARA Жа ah 52 ASI DI са да ЫНА Gaal GG 


vo z эз 082 


1055 92 аш SI Ааа acii 5 


Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagaian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 
daripadanya , padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji”. 

Lalu kepada siapa kita memberikan infak dan sedekah? Dalam QS. At-Taubah (09):60 
Allah Swt. berfirman: 


22 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


2 
2222 


Чы Ba „ЗУ! 35 515 221511 Lie ома DIAN «ДАЙ satan sl 


055 АЛЕ Ші 55 445,5 аА) Sia 
Artinya: 
“Sesunguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
Infak dan sedekah hendaklah dilakukan hanya karena Allah. Dalam OS. Yusuf 


(12):88 Allah Swt. berfirman: 
ада! ву Аш ДШИ 314259 


“Dan bersedekahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada 


orang-orang yang bersedekah”. 


. Isi Kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18 
Bacalah OS. Al-Fajr (89): 15-18 sebagaimana dicontohkan guru pendamping. 


Kemudian tulislah dengan baik dan benar! 


45), ade 3245 4\15 ISI ШЇз [4551 ¿5 уа 1454 120% 45; duda! 515! GL ІНЕ 
ОЖ GL Opa Уз ШЙ! O3A SEN US Hilal 35 024455 

Artinya: 

“Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan 

memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku. Namun 

apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku 

telah menghinaku. ” Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan 


kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.” 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 23 


NA 


Arti Mufradat 
Tabel 2.4 Arti Mufradat OS. Al-Fajr (89): 15-18 


Kamu tidak Lalu 


memuliakan anak memuliakannya 


yatim 


Tinjauan Ayat 
Surah Al-Fajr adalah surah ke 89 dalam al-Qur'an . Surah Al-Fajar termasuk 


surat makiyah karena diturunkan di kota Makkaah. Surah makiyah berisi seruan agar 
manusia berakhlak, bertauhid , beribadah hanya kepada Allah Swt. karena secara 
umum orang-orang Makkah zaman jahiliyah memiliki akhlak buruk, berjudi, mabuk- 
mabukan dan menyembah kepada selain Allah Swt. 

Orang-orang Makkah pada zaman jahiliyah umumnya berprofesi sebagai 
pedagang. Maka cara berfikir mereka pun lebih bersifat transaksional. Mereka lebih 
berpedoman pada untung dan rugi. Oleh karena itu orang-orang Makkah susah diajak 
dialog, susah diajak gotong royong, susah menerima seruan untuk bertauhid dan 
beribadah hanya kepada Allah Swt. karena bagi mereka semua itu tidak 
menguntungkan. Maka dalam surah Al-Fajr ini Allah Swt. menceritakan kepada 
orang-orang Makkah azab yang dialami kaum “Ad, kaum Samud, Fir'aun karena 
tidak beriman kepada Allah Swt. 

Secara khusus OS. Al-Fajr (89): 15-18 diturunkan sebagai peringatan kepada 
orang-orang Makkah agar mereka meyakini bahwa Allah Swt. Mahapemberi rezeki. 


24 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Isi kandungan Ayat 


1. 


Dalam OS. Al-Fajr (89): 15-16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa 
mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Swt, padahal tidaklah demikian, 
sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan 
cobaan bagi mereka. Dan begitu pula 
sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan 
rezeki, mereka menganggap Allah Swt. 
menghina mereka. Padahal tidaklah 
demikian, sesungguhnya Allah memberi 
rezeki kepada siapapun yang disukai-Nya 
dan tidak disukai-Nya. Begitu pula Allah 


Gambar 2.5 Santunan anak Yatim 
Sumber : httpsid.images.search. yahoo.com 


Swt. menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukai-Nya dan tidak disukai- 


Nya. 

Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu hendaklah manusia hanya 

bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki hendaklah ia bersyukur. Dan 
jika dalam kesempitan rezeki hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun 
karena sesungguhnya Allah Swt. Maha Pemberi Rezeki. 
Selanjutnya dalam QS. Al-Fajr (89): 17-18 Allah Swt. mengisyaratkan agar 
manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim. Memperlakukan mereka 
dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwat Ibnu Majah dari Abi Hurairah 
Rasulullah Saw. bersabda: "Sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah 
yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk 
rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan 
jahat”. 

Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak Mereka 
akan berdampingan bersama Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. bersabda dalam 
hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahl bin Sa'ad : “Aku dan orang-orang yang 
memelihara anak yatim di surga seperti ini, Beliau menunjukkan jari telunjuk dan 
jari tengah serta merenggangkan keduanya”. 

Selanjutnya dalam QS. Al-Fajr (89): 18 Allah Swt. memperingatkan agar 
manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan 
orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru 
memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Allah berfirman dalam 


OS. al-Ma'uun (107) : 1-3: 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 25 


САЖДА elah dé baki Yi mt а Ы BUS ША, LIS Ый 257 
Artinya: 
“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik 


anak yatim dan tidak menganjurkan member makan orang miskin” 


(Т E MARI BERTANYA 


Setelah kalian membaca dan menulis QS. Al-Fajr (89): 15-18, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 2.5 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian lakukanlah hal-hal berikut! 


СУБ ОЕ, 


— Ayo kita membaca, buka mushaf OS. Al-Fajr (89): 15-18! Simaklah bacaan 


temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) 


dalam kolom keterangan! 


Tabel 2.6 Praktik Membaca OS. Al-Fajr (89): 15-18 


26 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


(5.2) MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan tanda-tanda orang beriman berdasarkan OS. Al-Fajr (89): 15-18! 
1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 — 5 orang! 

2 Identifikasi tanda-tanda orang beriman berdasarkan OS. Al-Fajr (89): 15-18! 
3 Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 

4 Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 


Tabel 2.7 Tanda-tanda orang beriman 


О AN ARENA TIPU 
ыг 


Setelah kalian melakukan beberapa tahapan pembelajaran OS. Al-Fajr (89): 15- 

18, cobalah rumuskan beberapa hal berikut! 

1. Identifikasi sikap dan perilaku orang syukur dan sabar serta berilah 
penjelasan! 


2. Identifikasi sikap dan perilaku orang kufur dan tidak sabar serta berilah 


penjelasan! 


Sebagai bentuk mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan OS. Al-Fajr (89): 15-18! 
1. Duduklah berpasangan, kemudian hafalkan OS. Al-Fajr (89): 15-18 secara 
bersama-sama dengan kawanmu! 

Bacalah dengan mujawwad atau murattal! 

Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


Jika mengalami kesulitan,mintalah petunjuk pada gurumu! 


сызы БӘ 


Setelah kalian hafal, mintalah guru pendamping menyimak bacaan kalian! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 21 


3. Isi Kandungan OS. Al-Bagarah (2): 254 
Bacalah OS. Al-Bagarah (2): 254 sebagaimana dicontohkan guru pendamping. 
Kemudian tulislah ayatnya dengan baik dan benar! 
TARR 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak 


ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang 


— 


Tabel 2.7 Arti Mufradat QS. Al-Baqarah (2): 254 


yang zalim.” 


Arti Mufradat 


itulah orang yang 


ә . 2 с 
7.55 (4. 53 Bo Lara 2 
li ) ПЕ | A datang hari Aa | 


Tinjauan Ayat 
Surah Al-Baqarah adalah surah ke 2 dalam al-Qur'an . Surah Al-Baqarah 


termasuk surat madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surah madaniyah 
isinya cenderung seruan agar orang-orang beriman melaksanakan kewajiban 
beribadah, beramal saleh dan berjuang di jalan Allah Swt. 

Secara umum penduduk Madinah mudah diajak dialog dan terbuka terhadap 
perubahan. Mereka memiliki akhlak baik, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukkan dan 


mayoritas beriman kepada Allah Swt. 


28 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Secara umum pada zaman Rasulullah Saw. profesi orang-orang Madinah adalah 
sebagai petani. Oleh karena itu karakter orang Madinah terkenal ramah, tolong 
menolong, berakhlak mulia dan sangat terbuka, serta sangat menjungjung tinggi 
kebersamaan. Orang Madinah jauh dari nuansa kekerasan, Sehingga dalam OS. Al- 
Hasyr (59): 9 Allah Swt. berfirman: 
бё ШИА A Jas bz ШАН М SEA од {у> byas АЮШ! JAN OS La 

рана ya аан ÓI Оце Ust місе 52 ba zilig у] 
Artinya: 
Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di 
sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas 
(pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul. Yang 
demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di 
Jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah 
orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali 
(semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, 
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, 

Dengan demikian OS. Al-Bagarah (2): 254 sangat sesuai dengan karakter orang- 
orang Madinah untuk mendapat seruan Allah Swt. agar mereka menunjukkan kualitas 
keimanannya dengan menginfakkan sebagian rezekinya. 

Isi Kandungan 

Dalam OS. Al-Bagarah (2): 254 Allah Swt. menyeru orang-orang yang 
beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib (zakat) maupun 
sedekah yang sunnah. Dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki 
yang Allah Swt. karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat 
tiba maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu 
tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang 
peduli lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam OS. al-Mukminun (23 ): 101 : 

ҰЛАР da {б Sail YG yaa à 245131 

Artinya: 
“Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka 


pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya” 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 29 


(í: = MARI BERTANYA 


Setelah kalian membaca dan menulis QS. Al-Baqarah (2): 254, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 2.8 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian Jawablah pertanyaan berikut! 


ШАЕЦМЕМЕЯСА)» 


Berlatihlah membaca tartil OS. Al-Bagarah (2): 254! Simaklah bacaan temanmu 
sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) dalam kolom 
keterangan! 


Tabel 2.9 Membaca OS. Al-Bagarah (2): 254 


30 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


NC 2) MARI BERDISKUSI 


Diskusi 1 
Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
b Identifikasi peluang dan hambatan infak dan sedekah sesuai isi kandungan 
OS. Al-Bagarah (2): 254! 
Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 
d Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 
Tabel 2.10 Peluang dan hambatan infak 


Infak sedekah seribu tiap hari Sayang uangnya 


Diskusi 2 

а. Warga Negara Indonesia sangat beragam agamanya, sukunya, budayanya 
dan lain-lain. Bagaimana pendapat kalian tentang infak dan sedekah kepada 
orang yang berbeda keyakinan? Jelaskan! 

b. Untuk mendapatkan dana pembangunan sarana ibadah, kadang-kadang ada 
yang mengumpulkan sumbangan dari para pengguna jalan raya. Mereka 
berada di pinggir-pinggir jalan untuk mendapat dana bantuan pembangunan. 


Bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa tersebut? 


£ MARI IDENTIFIKASI 


Setelah kalian melakukan beberapa tahapan pembelajaran OS. Al-Bagarah (2): 
254 cobalah rumuskan beberapa hal berikut! 
1. Identifikasi sikap dan perilaku orang beriman dan berilah penjelasan! 


2. Identifikasi sikap dan perilaku orang dalim dan berilah penjelasan! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 31 


Sebagai bentuk mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan OS. Al-Baqarah (2): 254! 

1. Duduklah berpasangan, kemudian hafalkanlah OS. Al-Bagarah (2): 254 
secara bersama-sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah dengan mujawwad atau murattal! 


3. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


> 


Jika mengalami kesulitan,mintalah petunjuk pada gurumu! 


4. Isi Kandungan OS. Al-Bagarah (2): 2 261 


Bacalah OS. Al-Bagarah (2):261 sebagaimana dicontohkan guru pendamping. 


Kemudian tulislah dengan baik dan benar! 


б 3 


РАЈ 2 3 SE 44 2 2 2 725% Е о 2265 = 
{> айз Alila US 3 а gita АШ! 5 JAS аш Jiran 3 ЫЫ бан МІ Us 


sò 
15 
male Kula Ша Ағама Жазы 


“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. 
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas, Maha 


mengetahui”. 


Arti Mufradat 
Tabel 2.11 Arti Mufradat QS. Al-Baqarah (2):261 


32 Al-OUR'AN HADIS KELAS УШ 


Mahaluas 215 tujuh tangkai dú в 


Isi Kandungan 
Dalam OS. Al-Bagarah (2): 261 Allah Swt. Memberikan perumpamaan bahwa 


orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah Swt. akan 
dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus kali lipat. “orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh 
tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.” Ini menunjukkan bahwa amal salih itu 
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Swt. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari 


Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah Saw. bersabda: 
Ugis Al ALA l fj cina айылы» J| ЦЧ] pan аА) latah з] Gal Jas OS 
— WES «3152119 ТЫҚ ба 4594-49 445 $£ 35 d; Be 5% ТЕЧ s Ж: ш) 
5 ААЙ ДІ ты, бе ШІ Ше Cal ааа ilig a el) Jie 45585 ohi Sic 


Artinya: 

“Setiap amal perbuatan anak Adam, satu kebaikan dilipat-gandakan sepuluh sampai 
tujuh ratus kali lipat atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah. Allah berfirman: 
Kecuali puasa, karena ia untuk-Ku dan Aku akan memberikan pahala atasnya. Ia 
meninggalkan makanan dan minuman karena-Ku.' Dan orang yang berpuasa 
mempunyai dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika 


bertemu dengan Rabbnya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi 


Allah daripada bau minyak kesturi. Puasa itu perisai, puasa itu perisai.” (HR. 


Muslim) 


Setelah kalian membaca dan menulis OS. Al-Bagarah (2):261, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 2.12 Daftar Pertanyaan 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 33 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertanyaan berikut! 


CU IMARUIMEMBACAN 


Berlatihlah membaca tartil OS. Al-Bagarah (2): 261! Simaklah bacaan temanmu 
sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) dalam kolom 
keterangan! 


Tabel 2.13 Praktik Membaca OS. Al-Bagarah (2): 261 


34 Al-OUR'AN HADIS KELAS УШ 


Ma) MARI BERDISKUSI 


| Ayo diskusikan isi kandungan OS. Al-Bagarah (2):26! 
1. Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
Identifikasi isi kandungan OS. Al-Baqarah (2):261 ! 


Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 


= з ШӘ 


Kumpulkan hasil diskusi sesuai waktu yang ditentukan gurumu! 


MARI IDENTIFIKASI 


Setelah kalian melakukan beberapa tahapan pembelajaran tentang infak dan 
sedekah cobalah rumuskan hal-hal berikut! 
1. Identifikasi manfaat infak dan sedekah bagi pemberi dan penerimanya! 


2. Identifikasi hikmah sedekah! 


Sebagai bukti mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan OS. Al-Baqarah (2):261! 

1. Duduklah berpasangan, hafal kanlah OS. Al-Bagarah (2):261 secara bersama- 
sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah dengan mujawwad atau murottal! 

3. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


4. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 35 


Infak berasal dari kata anfaga-yunfigu yang artinya membelanjakan atau 
membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut 


istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau 
pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. infak 
adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk 
suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. 

Isi kandungan OS. Al-Fajr (89): 15-18 OS. Al-Fajr (89): 15-18 adalah menjelaskan 
tentang hal-hal berikut: 


Hendaklah manusia tidak menyembongkan diri dihadapan Allah Swt. dalam 
setiap keadaan. Sedang banyak rezeki atau kekurangan 
Hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan 
senantiasa bersabar ketikan kekurangan rezeki 
Hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyeru untuk memberi 
makan orang miskin. 
Isi Kandungan OS. Al-Bagarah (2): 254 adalah menyeru orang-orang beriman 
agar melakukan hal-hal berikut: 
Hendaklah orang-orang beriman menginfakkan haratanya, baik yang wajib 
(zakat) maupun yang sunnah (sedekah) 
Hendaklah orang-orang beriman bersegera dalam berinfak sebelum dating hari 
kiamat 
Orang-orang beriman hendaklah meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal 
salih yang akan menjadi penolongnya. 
Isi kandungan OS. Al-Baqarah (2):26ladalah menjelasakan bahwa Allah Swt. 
melipatgandakan pahala sampai tujuh ratus kali lipat bagi orang yang 
menginfakkan hartanya dan Allah Swt. akan membalas kebaikan di dunia dan 
akhirat 


36 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


C. UJI KOMPETENSI 


1. Penilaian Pengetahuan 


Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 


1. 
2. 
3. 


Jelaskan pengertian infak menurut bahasa dan istilah! 

Jelaskan isi pokok QS. Al-Fajr (89): 17-18!! 

Cermati cuplikan kisah berikut! 

Pak Karto salah satu pengusaha yang sukses. Ia memiliki banyak perusahaan di 
daerahnya. Maka wajar jika ia memiliki rumah dan kendaraa mewah serta 
tabungan milyaran rupiah. Tetapi Pak Karto tidak suka berbagi dengan sesama. 
Saat meninggal dunia, seluruh kekayaannya dibagi habis kepada ahli warisnya 
tanpa sedikitpun ia bawa mati. Bagaimana pendapatmu tentang gaya hidup 
Pak Karto apabila dihubungkan dengan OS. Al-Bagarah (2): 254 berikut?! 


| elaskan! 


аша У А у ча Уа оО ИЕЛЕ 14а Ngka 1515] ыл UG 
FAAPEA 
Pak Syukur adalah orang yang terkaya di desanya, beliau memiliki usaha 
pertambangan. Kekayaan yang beliau miliki digunakan untuk berbagai kegiatan 
sosial, keagamaan dan lain-lain. Setiap tahun beliau memberangkatkan umrah 
tidak kurang dari 10 orang. Beliau juga selalu membantu masjid di sekitar 
rumahnya. 
Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dilakukan pak Syukur tersebut 
apabila dihubungkan dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 
261berikut? Jelaskan! 


Guss aan а 2 ¿Gl адь. Jak dl Ши ЕРІТЕДІ 


АМЕ kuli lp ДАЗ ГД с Sinjai A9 445 


Jika kamu memeiliki uang hanya cukup untuk ongkos pulang pergi sekolah, 
tetapi diperjalanan bertemu dengan orang yang minta-minta. Apa tindakan yang 


akan kamu lakukan? 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 37 


2. Penilaian Praktik 
Demonstrasikanlah hafalan ayat-ayat berikut! 


Tabel 2.14 Demonstrasi Hafalan 


Demontrasikan hafalan OS. Al-Fajr (89): 15-18 dan terjemahnya 


Demontrasikan hafalan OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 
terjemahnya 


Demontrasikanlah hafalan OS. Al-Bagarah (2): 261 dan 


terjemahnya 


Jumlah skor maksimal (12) 


Rubrik Penilaian: 
Tabel 2.15 Rubrik Penilaian Praktik 


Jika peserta didik hafal tidak ada kesalahan 


Jika peserta didik hafal kesalahan «4 
Jika peserta didik hafal kesalahan 5-7 
Jika peserta didik hafal kesalahan > 8 


= N| 9) + 


Pedoman Nilai Akhir: 


Nilai Akhir - Jumlah skor erolehan x 100 
Jumlah skor maksimal 


3. Tugas Mandiri 
Setelah kalian mempelajari OS. Al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 254 dan 
261, buatlah proyek video dari salah satu surah dan ayat pilihan kalian secara 
berkelompok! 
Tahap persiapan: 
1. Buatlah kelompok, maksimal 5 orang tiap kelompok! 
2. Tentukan surat atau ayat yang akan kalian videokan (OS. Al-Fajr (89): 15-18 

atau OS. Al-Baqarah (2): 254, atau OS. Al-Baqarah (2): 261! 
. Isi video minimal berisi gira'ah ayat, arti, dan isi kandungan! 
. Tentukan tugas masing-masing anggota kelompok! 


. Siapkan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan video! 


охо л + O 


. Buatlah langkah-langkah pembuatan video (skrip)! 


38 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tahap pelaksanaan: 

Lakukan pembuatan video yang kalian rencanakan dengan baik! 
Tahap akhir (pelaporan): 

1. Publikasikan video kalian di media sosial 

2. Buat laporan dan presentasikanlah di depan teman-teman kalian! 


Rubrik Penilaian: 
Tabel 2.16 Rubrik Penilaian Proyek Video 


Pemilihan situasi yang menarik dan 
orisinil 

Perencanaan strategi pelaksanaan 
proyek yang lengkap dan jelas 
Melibatkan seluruh anggota tim 
dengan deskripsi tugas yang jelas 


Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
rencana 

Penggunaan strategi sesuai untuk 
mengatasi kendala atau hasil yang 
maksimal 

Partisipasi semua anggota kelompok 
sesuai dengan tugasnya masing- 
masing 


Kelengkapan sajian isi 
Gambar dan audio cukup 
mendukung 
Kesesuaian/validitas isi 


Kriterian penskoran: 0 - tidak satupun kriteria terpenuhi, 1- hanya satu kriteria 


terpenuhi, 2 — hanya dua kriteria terpenuhi, 3 — seluruh kriteria terpenuhi. 


Pedoman Penskoran: 


Nilai Akhir - J umlah skor erolehan X 100 
Jumlah skor maksimal 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 39 


D. REFLEKSI 
Setelah menyelesaikan pembelajaran OS. al-Fajr (89): 15-18, OS. Al-Bagarah (2): 


254 dan 261. lakukanlah refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tabel 
berikut. Jika merasa banyak kekurangan dengan sering muncul angka selain 4 maka 
tingkatkanlah beramal salih agar hidup lebih bermanfaat. 

Petunjuk Mengerjakan : Berilah tanda centang (V) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 
(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. 


Pernyataan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan! 


Tabel 2.17 Penilaian Sikap Diri Sendiri 


Berdoa agar mendapatkan kekuatan iman 


Menyisihkan uang jajan untuk infak harian 


Ikut serta dalam bakti sosial 


Bersabar ketika dalam kesulitan 


Membaca Alhamdulillah ketika dapat nikmat 


Berbagi rezeki dengan anggota keluarga. 


Membiasakan snyum, sapa, salam 


Bersegera dalam berbuat bersedekah. 


Membatu teman yang kesulitan. 


Tidak takut rugi dengan infak dan sedekah. 


40 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Alkisah Imam Hasan Al Bashri 
(Dahsyatnya Sedekah) 


Seorang sufi bernama Imam Hasan Al Bashri amat meyakini janji Allah ini. Alkisah, beliau 
suatu hari kedatangan 6 orang tamu. Sebagai seorang muslim, memuliakan tamu adalah hal 
yang diperintahkan agama. 

Imam menerima tamu dengan wajah sumringah. Semua tamu yang hadir ia persilahkan 
masuk dan duduk di kursi yang tersedia di ruang depan rumah. Usai semua tamu masuk ke 
dalam rumah, Imam Hasan pergi ke dapur. Saat itu, hanya ia dan seorang budaknya yang ada 
di rumah. Imam Hasan bertanya kepada budaknya, “Makanan apa yang ada di rumah ini 
hingga bisa dihidangkan untuk tamu-tamuku?” Sang budak, membuka lemari makanan dan 
tiada yang ia temui selain sepotong roti saja. Ia sampaikan kepada Imam Hasan hal tersebut. 
Sedikit berkerut kulit dahi Imam terlihat, pertanda beliau berpikir serius bagaimana cara 
menghidangkan sepotong roti itu untuk enam orang tamunya. Sejurus kemudian, Imam 
berkata setelah mengambil sikap, “Sudah begini saja..., bawalah roti itu dan cari orang yang 
dapat menerimanya sebagai sedekah! Namun jangan lupa hidangkan dulu minuman untuk 
para tamuku!” 

Maka pergilah sang budak untuk bersedekah, setelah ia menyuguhkan minuman kepada para 
tamu Imam Hasan terlebih dahulu. 

Maka para tamu pun hanya mendapatkan suguhan air putih dari rumah Imam Hasan. Imam 
Hasan merasa gak enak hati kepada para tamunya.Tapi dia yakin, bahwa Allah Swt. akan 
membalas amalnya minimal 10 kali lipat. 

Biduk asa seolah menjumpai tambatannya. Saat Imam Hasan kedatangan seorang tamu lagi 
yang datang dengan membawa sebuah nampan. Imam Hasan bangkit dan bergegas 
menghampirinya. 

“Assalamu'alaikum, wahai Imam!” seru orang yang baru saja datang. “Wa alaikum salam 
warahmatullah...” Imam membalas. “Apa yang kau bawa?” imam bertanya kepada orang 
tersebut. “Ini imam, aku membawakan 6 potong roti untuk engkau!” kata orang tersebut 
dengan senyum terkembang. 

“Mungkin ini bukan untukku!” Imam Hasan menukas. “Mengapa engkau berkata demikian?” 
sang tamu bertanya keheranan. “Kalau benar ini untukku, pasti jumlahnya sepuluh!” Imam 
berkata yakin karena ia tahu bahwa Allah akan memberi 10 roti sebagai balasan dari sepotong 
roti yang telah ia sedekahkan. 

Sang tamu merasa aneh. Ia coba untuk memanjangkan leher dan menyapukan pandangan ke 
dalam rumah Imam Hasan. Sesudah itu ia mengerti bahwa imam sedang kedatangan banyak 
tamu. 

Orang itu pun kembali ke rumah. Lalu ia tambahkan lagi 4 potong roti sehingga menjadi 10 
jumlahnya. Kemudian ia angkat nampan yang ia bawa, kemudian ia ayunkan langkah menuju 
rumah Imam Hasan Al Bashri. 

Sesampainya di rumah imam, sang tamu kembali mengucapkan salam lalu disambut dan 
dibalas oleh Imam Hasan. Beliau lalu membuka penutup nampan, kemudian berujar, “Nah... 
inilah yang dijanjikan Allah padaku!” 


Sumber: https://tabungwakaf.com/menggandakan-rezeki-hingga-700-kali-lipat 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 41 
4 


BABII 


< 
Sala 


KUKUATKAN IMAN MELALUI 
BERAMAL SALEH DENGAN BENAR 
DAN IKHLAS 


(Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan 
Bukhari dari Hakim bin Hizam) 


42 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Gambar 3.1 Tangan di atas Lebih baik dari tangan di bawah Gambar 3.2 Potret Kemiskinan 
Sumber : https://id.images.search.yahoo.com Sumber : https://pixabay.com 


adi KOMPETENSI INTI (KI) 
Tabel 3.1 Kompetensi Inti (KI) 


KI.1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 


KI.2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 


sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 


КІЗ Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 


terkait fenomena dan kejadian tampak mata 


KL4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 4 


4 
4 


Ф 4 KOMPETENSI DASAR (Кр) 


Taberl 3.2 Kompetensi Dasar (KD) 


1.3 | Menghayati keutamaan berinfak sebagai manifestasi keimanan seseorang 


2.3 | Menjalankan sikap peduli kepada sesama 


3.3 | Menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 
У] aed bhall Zai ahi baba JÓ paling {ШЕ AI Jln gll ОЇ 412 АШ (зу 552 jl ОБ 
б Keris Jati а JSM Jas Ш% 152 ati АШ GAJI 0,23 СЕНДІ 
(ade (522) 
dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam 


ail bya RE ШАЙ ДГ JÚ plag dala AWI | Дә гө! be 332 АШ (лз ар» су} e <= ОБ 
ОАА) (985 ANI 4253 алај [59 HE < Oz АШАН 453 Opa Gas 1009 Jasad! 

(OL ola) ANI 4133 
tentang infak di jalan Allah SWT. 


4.3 | Menyajikan hasil analisis tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai 


pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat 


Bukhari dari Hakim bin Hizam 


- а INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 


Tabel 3.3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.3.1 Menerjemah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat 
Bukhari dari Hakim bin Hizam 

3.3.2 Menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Swt 

3.3.3 Menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Swt 


4.3.1 Membuat teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman 
hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari 
Hakim bin Hizam 

4.3.2 Mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai 
pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat 


Bukhari dari Hakim bin Hizam 


44 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


4.3.3 Menanalisis keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat 
Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam 

4.3.4 Membuat laporan hasil analisis keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman 
hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari 
Hakim bin Hizam 

4.3.5 Mempresentasikan keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis 
riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim 


bin Hizam 


Ф 4 PETA KOMPETENSI 


Materi: Aktivitas: Keterampilan: 
e Hadis e Membaca dan menulis individu Literasi 
riwayat Menanya Kepedulian 


ө 
Bukhari e Menerjemahkan individu sosial 

e Menganalisi isi kandungan Kedisiplinan 
Abu (diskusi kelompok) Kerjasama 


Muslim dari 


Hurairah Menghafalkan berpasangan Berpikir ktitis 
Hadis e Menganalisis keutamaan Kreativitas 
riwayat | infak(diskusi) Komunikasi 
Bukhari dari Mempresentasikan laporan 

Hakim bin e Tugas membuat teks pidato 

Hizam Mempresentasikan pidato 


man adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa 
rezeki adalah anugerah dari Allah Swt. sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh 
karenanya rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan 
perintah-Nya. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. 
Dengan keimanannya pula orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena 
Allah Swt., tanpa berharap pujian, popularitas atau balasan apapun. Orang yang beriman 
meyakini bahwa Allah Swt. akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan 
dan menyucikan dirinya. 
Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menerangkan infak dan sedekah. 
Dalam bab ini kalian akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan 


hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak dan sedekah. 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


A. HADIS RIWAYAT BUKHARI MUSLIM DARI ABU HURAIRAH 
DAN HADIS RIWAYAT BUKHARI DARI HAKIM BIN HIZAM 
1. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 


Baca dan pahamilah hadis berikut kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu! 


2%» 


PERKAKAS bya la JÓ alag ДЬ СА 5] 2 А0 ЕР 552 Ol S£ 
gái) BE ФИН АШИ SM Yaksa Ш% aa hti S21 kadi 0,03 Уй o 
(asle 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi Saw. bersabda: "Tidak ada suatu 
hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua 
malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata; "Ya Allah berikanlah pengganti bagi 
siapa yang menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata; "Ya Allah 


berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya 


(bakhil) ”. (HR. Bukhari dan Muslim) 


Arti Mufradat 
Tabel 3.4 Arti Mufradat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 
Ya Allah PE 
214222 idak ada suatu SAN maa 
berikanlah hei gll es oe К 
hari pun 
pengganti 
fkahk ketika seorang 
menafkahkan a NG 52... 
ЕЛЕР hamba melewati 448 sa жд 
һатапуа 
paginya 


46 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Isi Kandungan 
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. 


menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Swt. mengganti 
harta orang-orang yang berinfak. Allah Swt. akan mengganti dengan kebaikan di 
dunia dan pahala di akhirat. Firman Allah dalam OS. Saba (34): 39 


Artinya: 
“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan 
Dia-lah pemberi rezeki sebaik-baiknya.” 

Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah 
hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Swt. akan menggantinya, bahkan 
yang lebih baik dari yang diinfakkan. 

Dan demikian pula Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan 
agar Allah Swt. melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang 
yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. 

Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan 
oleh Allah Swt. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu 
bagaimana Allah Swt. menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. 
Dan begitu pun sebaliknya bagaimana Allah Swt. membalas kedermawanan orang- 
orang yang berinfak di jalan Allah Swt. Firman Allah Swt. dalam OS. Al-Anbiya 
(21):28 


O32222 АДД Rh aiil ОуАЗ АЗ УЗ АА s д óG А5 
Artinya: 
“Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di 


belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang 


3 


diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 47 


Pojok Kisah 


ABU DAHDA AL-ANSHARI 
Pada suatu waktu Abu Dahda bertanya kepada Rasulullah Saw. “Wahai 
Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami?” Rasulullah Saw. 


menjawab, “ Betul wahai Abu Dahda.” Kemudian Abu Dahda pun berkata: 


“Tunjukkanlah tanganmu.” Rasulullah Saw. pun menyodorkan tangannya. Lalu 
Abu Dahda mengatakan : “ Aku telah memberi pinjaman berupa kebunku kepada 
Rabbku. Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma”. Setelah kebun itu 
diserahkan kepada Rasulullah, Abu Dahda mengajak istri dan anak-anaknya 
keluar dari kebun itu, Rasulullah Saw. pun terkagum-kagum dengan Abu Dahda. 
Rasulullah Saw. mengatakan :” Begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman 
untuk Abu Dahda di surga.” 

Demikian banyak harta yang diinfakkan Abu Dahda, tetapi karena 
keyakinannya bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat di 


dunia dan akhirat, ia pun ikhlas melepaskan hartanya di jalan Allah. 


j MARI BERTANYA 44 


Setelah kalian membaca dan menulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah, tentunya kalian memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan- 
pertanyaan untuk mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 3.5 Daftar Pertanyaan 


No Pertanyaan 
1 


2 


3 


dst. 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 


1. Jelaskan apa maksud dari do'a 1515. б E ый! 


2. Jelaskan apa maksud dari do'a Ё Ta ААА basi Pati | 


48 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Berlatihlah membaca hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah! Simaklah 


bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis 


(V) dalam kolom keterangan! 


Tabel 3.6 Praktik Membaca Hadis 


лт 
ші 2; 


N 
NG 


MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan perilaku yang harus dilakukan dan yang harus dihindari sesuai isi 
kandungan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah! 
1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
2 Diskusikan perilaku yang harus dilakukan dan harus dihindari sesuai isi 


kandungan hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah! 


(95) 


Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 


+ 


Kumpulkan hasil diskusi sesuai waktu yang telah ditentkan gurumu! 


Tabel 3.7 Perilaku Sesuai Isi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 49 


a MARI IDENTIFIKASI 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran hadis riwayat Bukhari Muslim 
dari Abu Hurairah, cobalah identifikasi cara menjadi orang dermawan sesuai! 


Tabel 3.8 Cara Menjadi Orang Dermawan 


Sebagai bentuk mencintai hadis, ayo hafalkan hadis Bukhari Muslim dari Abu 

Hurairah! 

1. Duduklah berpasangan, hafalkanlah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 
secara bersama-sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


3. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 
2. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam 


Baca dan pahamilah hadis berikut kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu! 
(64! ola) au 
Artinya: 
Dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata,: "Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka 
mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling 
baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka 
barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan 


barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan 


mencukupkannya". (HR. Bukhari) 


50 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Arti Mufradat 
Tabel 3.9 Arti Mufradat hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam 


Isi Kandungan 
Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Saw. 


menjelaskan bahwa “Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”, 
maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun 
demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. 
Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan 
Rasulullah Saw., ketika itu Rasulullah Saw. menegur sahabtnya, Umar bin Khaththab 
karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah Saw., maka Rasul Saw. pun 
menegurnya, sebagaimana sabdanya: “Ambillah pemberian ini! Harta yang datang 
kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya, dan juga tidak 
memintanya. Maka ambilah. Dan apa-apa yang (tidak diberikan kepadamu). maka 
jangan memperturutkan hawa nafsumu (untuk memperolehnya).” (HR. Bukhari - 
Muslim). Dengan demikian jika ada yang memberi tidak dilarang untuk 
menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta. 

Meminta-minta dilarang keras dalam syari'at kecuali dalam keadaan sangat 
terpaksa. Rasulullah mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa: “Seseorang 
yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada 
hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.” (HR. 


Bukhari — Muslim). Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 51 


kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. 
Dalam hadis yang lain Rasul pun bersabda: “Barangsiapa meminta-minta (kepada 
orang lain) tanpa adanya kebutuhan, maka ia seolah-olah memakan bara api.” (HR. 


Ahmad) 


Gambar 3.3 Barang Yang dapat diinfakkan Gambar 3.4 Penyaluran bantuan korban banjir 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com Sumber: https://id.images.search. yahoo.com 


Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga 
menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus 
menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah 
berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri lalu orang yang menjadi 
tanggungan kita. Berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah 


dalam hadisnya bersabda: 


о ШЗ ОЗ «КДЕ (525235 Alai ДЕДАМ 255 АЗ 518 4 Sa МАЛЫН 


“Mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya, jika ada sisa, maka untuk 
keluargamu”. (HR. Muslim). Dalam hadis yang lain Rasulullah Saw. bersabda: “ Satu 
dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk 
memerdekakan seorang hamba (budak), satu dinar yang engkau infakkan untuk orang 
miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih 
besar ganjarannya ialah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu”. (HR. 
Muslim) 

Selain itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan 


bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga. 


52 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang- 
orang yang menjadi tanggungan. 

Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara 
orang yang memelihara dirinya (ал). Dan Allah akan mencukupkan orang yang 
mencukupkan kebutuhan dirinya (gana'ah). Ini terlihat dalam kalimat : “Maka 
barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan 
barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan 
mencukupkannya." Ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa 
rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara 
kesuciannya. Perilaku seperti demikian hanya akan lahir dari orang-orang yang 


memiliki keimanan yang kuat. Maka berinfaklah, karena infak merupakan bukti dari 


keutamaan iman seseorang. 


(ТЕ E MARI BERTANYA 


Setelah kallan membaca dan menulis hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin 
Hizam, tentunya kalian memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan- 
pertanyaan untuk mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 3.10 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian Jawablah pertanyaan-pertanyaan beriku! 


1. Jelaskan maksud ‚32471 | Са 5 Bana 
2. Jelaskan maksud 2531 ¿< 18! 

3. Jelaskan maksud ү&ё yb Se 4825231 455! 

4. Jelaskan maksud 41 4525 саа» 5 545! 


5. Jelaskan maksud 2Ш 4253 2,124 59! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 53 


С) ЕЕ, 


h Berlatihlah membaca hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam! Simaklah 


bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping! 


A 
aka 
an 


Tabel 3.11 Prakti Membaca Hadis Riwayat Bukhari Muslim 


MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan keutamaan infak berdasarkan isi hadis riwayat Bukhari dari 


Hakim bin Hizam! 

1. Buatlah kelompok , setiap kelompok 4 - 5 orang! 

2. Diskusikan keutamaan infak berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Hakim 
bin Hizam! 

3. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 

4. Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 


Tabel 3.12 Keutamaan Orang Berinfak 


54 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


4 Я, MARI IDENTIFIKASI 
= 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran hadis riwayat Bukhari dari 
Hakim bin Hizam tentang amal salih, coba identifikasi isi kandungannya! 

1. Buatlah daftar bentuk amal salih dan berilah penjelasan! 

Identifikasi keutamaan jika melakukan amal salih! 


Identifikasi kerugian jika tidak melakukan amal salih! 


> э ә 


Identifi kasi cara-cara agar selalu beramal salih! 


Sebagai bentuk mencintai hadis . ayo hafalkan hadis riwayat Bukhari dari Hakim 

bin Hizam! 

1. Duduklah berpasangan, hafalkan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam 
secara bersama-sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


3. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 


B. RANGKUMAN 


Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelakan 
hal-hal berikut: 


a. 


b. 


Orang yang menginfakkan hartanya akan dido'akan malaikat agar Allah Swt. 
mengganti hartanya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat 

Orang yang tidak menginfakkan hartanya akan dido'akan malaikan agar 
menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya 


Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam adalah menjelaskan 
hal-hal berikut: 


a. 
b. Larangan menjadi pengemis 
©. 
d 


Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima 


Menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama 


. Agar memelihara kesucian diri (iffah) dalam menafkahi diri sendiri, tidak 
boros dan berlebihan 

. Agar merasa cukup (gana'ah)dengan rezeki yang Allah Swt. anugerahkan 

Allah Swt. akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang-orang 


yang menjaga kesucian dan kecukupannya. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 55 


C. UJI KOMPETENSI 


1. Penilaian Pengetahuan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 
Untuk menjawab soal no 1 dan 2 cermati hadis berikut! 


YI +à dhadi kaia 292 bya G JÓ alag aile 40 (Дә 1 (oh 422 АШ Com БУА Ul Oe 
а MS Waka bii Ш kaisi 05843 Уй; OSIS 
(дс 


1. Identifikasi isi kandungan hadis tersebut! 


ы 


Tuliskan contoh perilaku agar terhindar dari doa yang bergaris bawah! 


Untuk menjawab soal no 3 dan 4 cermati hadis berikut! 


(Go э!) Ú 433 ya татын 


3. Analisislah isi kandungan hadis tersebut! 
4. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui para pengemis,bagaimana 
pendapatmu tentang perilaku tersebut sesuai dengan hadis di atas! 


5. Tulislah keutamaan orang berinfak berdasarkan kedua hadis di atas! 


2. Penilaian Praktik 
Hafalan Hadis 


Tabel 3.13 Hafalan Hadis 


Mendemontrasikan hafalan hadis riwayat Bukhari Muslim dari 


Abu Hurairah dan terjemahnya 


Mendemontrasikan hafalan hadis riwayat Bukhari dari Hakim 


bin Hizam dan terjemahnya 


56 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Rubrik Penilaian: 
Tabel 3.14 Rubrik Penskoran Hafalan Hadis 


Jika tidak ada kesalahan 


Jika kesalahan «4 
Jika kesalahan 5-6 
Jika kesalahan >7 


= N|] Gl =+ 


Pedoman Nilai Akhir: 


Nilai Akhir = Jumlah skor perolehan 
Jumlah skor maksimal 


X 100 


3. Tugas Mandiri 


Buatlah teks pidato dengan tema kepedulian sosial. Urutan penulisan meliputi 
pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian presentasikan pidatomu! 


Rubrik Penilaian: 


Tabel 3.15 Rubrik Penilaian Portofolio 


Kriteria Penskoran: 1 = tidak sesuai (0%). 2 = kurang sesuai (1-25%), 3 = cukup 
sesuai (26-50%), 4 = sesuai (51-78%), 5- sangat sesuai (76-100%) 
NILAI AKHIR — JUMLAH NILAI X 20 


D. REFLEKSI 
Setelah kalian mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, lakukukanlah refleksi, adakah iman kalian 
lebih kuat? Jika ternyata belum sesuai harapan berusahalah lebih baik lagi. 
Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (V) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang- 


kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 51 


Tabel 3.16 Refleksi 


Saya berdo'a agar tidak menjadi orang kikir 


Saya mengeluarkan infak Jum'at 


Saya ikut serta bakti sosial 


Saya tersenyum kepada semua orang 


Saya membaca Alhamdulillah ketika dapat nikmat 


Saya menyumbang korban bencana alam 


Saya meminjamkan alat tulis kepada teman 


Saya merasa cukup dengan apa yang saya punya 


Saya tidak berlaku boros 


Saya membuang duri/sampah dari jalan. 


58 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) 


A. Pilihan Ganda 


Tentukanlah pilihan jawaban yang benar! 


1. Perhatikan tabel berikut! 


I п ш IV 
Istilah Mad Badal Layyin Sukun 
Arti lunak pengganti berhenti panjang 
Yang istilah dan artinya sesuai adalah.... 
А. 1 В.П С.Ш D. IV 


2. Bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wagaf (berhenti) pada 
akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wagaf atau karena kehabisan nafas 
adalah pengertian mad.... 

A. Badal D. Tamkin 
3. Adinda membaca OS. Al- Quraisy. Setiap berhenti membaca di akhir ayat, Adinda 


B. Layyin С. “мад 


harus membaca yang benar sesuai hukum bacaan... 


A. badal В. “arid lissukun C. tabi'i D. layyin 


4. Perhatikan ayat berikut! 
шша GKI AAN óa Šie La de dl Ja 
Hukum bacaan pada akhir ayat tersebut adalah.... 
A. Маа “arid lissukun C. Mad 'iwad 
B. mad layyin D. mad tabi'i 
5. Abdullah sedang membaca OS. an-Nazi'at (79): 1-5. Pada setiap akhir ayat d 
Abdullah membaca panjang....harakat. 


A. 1 В. 2 C. 3 D. 4 


6. Habibullah sedang membaca QS. Al-Baqarah (2) : 46, ketika membaca kalimat ail 


Habibullah membacanya dengan. ... 

A. lunak B. jelas C. samar D. dengung 

7. Alfiah adalah siswi yang pandai membaca al-Qur'an . Ketika ia membaca huruf 
berharakat fathah yang bertemu dengan wau atau ya sukun di akhir ayat ia akan 
membaca panjang dua harakat atau empat harakat bahkan enam harakat. Dengan 


demikian Alfiah mempraktikkan bacaan mad.... 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 59 


A. Tamkin B. ‘Arid lissukun С. “маа D. Layyin 
8. Perhatikan OS. Al-Ouraisy (106) : 3 berikut! 
ла» 1524518 
Hukum bacaan pada akhir ayat tersebut adalah.... 
A. Mad 'iwad C. Mad layyin 
B. Mad tabi'i D. Mad “arid lissukun 
9. Perhatikan ayat OS. Al-Ouraisy ayat 3-4 berikut! 
(4) s> [5 kalih t> оз Ыі. «Қ 3) сайы éy 15205203 
Akhir ayat 3 ketika tidak dibaca waqaf dibaca...harakat. 
A. 1 B. 2 С. 4 D. 5 


10. Perhatikan kalimat-kalimat pada tabel berikut! 
I П Ш IV 


(95 (5 PAKSA О å 1525 SES Hal 
Yang contoh mad layyin adalah.... 
A. Idan II B. Idan IV II dan III С. Шаап IV 


11. Revaldo adalah siswa madrasah yang suka berbagi pengetahuan. Suatu hari ia 
menjelaskan kepada teman sebangkunya bahwa apabila terdapat mad thabi'i di akhir 
ayat atau ditengah ayat yang diikuti huruf hidup kemudian dibaca wagaf maka dapat 


dibaca panjang maksimal enam harokat. Dalam hal ini Revaldo menjelaskan tentang 


mad.... 
A. Mad tabi'i C. Mad “arid lissukun 
B. Mad layyin D. Mad 'iwad 
12. Alfiah sedang OS. Al-Fatihah(1) : 1-7 setiap akhir ayat harus membaca sesuai hokum 
bacaan.... 
A. badal В. tabi'i С. “aridlissukun D. farqi 
13. Perhatikan kalimat-kalimat pada tabel berikut! 
1 2 3 4 5 


БООЗ | aiii | ФАА | дыз» | alah G 265 
Yang contoh mad “arid lissukun adalah.... 


A. 1,2, dan3 В. 1,3, dan 5 C. 2,3, dan4 D. 3,4, dan 5 


14. Abdullah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatannya 


untuk pembangunan masjid dekat rumahnya. Perbuatan yang dilakukan Abdullah 


disebut... 
A. infak B. amanah C. zakat D. wakaf 
15. Perhatikan OS. al- 1. с 15 berikut! 
7 50 45559 423515 45) 81015 оу G 


Sikap orang yang beriman sesuai ayat tersebut seharusnya.... 


60 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


А. Bersyukur B. Bersabar С. Tawakkal D. Оапа'аһ 
Perhatikan OS. al-Fajr ayat 16 berikut! 


ойы ES {5545 435, ade 283 Б ЕЕ 15] 115 


Sikap orang yang beriman sesuai ayat tersebut seharusnya.... 


A. Bersyukur B. Bersabar C. Oana'ah D. Tawakkal 
Perhatikan kalimat-kalimat dalam OS. Al-Fajr (89): 18 berikut! 
1 2 3 4 
ТОГЕ КО ра alah 
Urutan yang benar adalah.... 
A. 1, 2,3, dan 4 В. 1,3,4, dan 2 С. 2,3,4, dan 1 D. 3,4,2, dan 1 
Perhatikan ayat berikut! 


еш! 555,555 Us IS 
Arti yang tepat dari ayat tersebut adalah.... 
A. Maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku 
B. maka dia berkata: "Tuhanku telah menghinakanku 
C. Sekali-kali tidak!, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim 
D. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin 
“Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan 
diberinya kesenangan, Maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".Adalah arti 


dari.... 


A. 558450452455 Aan SS 235 SG ah 


25-0 - 


B. ойы е7 {5545 435, Де 5353 F Si 1411 
С. аш 092,534 ср 06 
D. ААБ Je Opal 
Perhatikan ayat berikut! 

Gi [5 0545 48), аце 5255 КЕБ ЕЕЕ Or 
Arti kalimat ls. bawah adalah.... 


A. Memuliakanku C. Menghormatiku 
B. Menghinakanku D. Membenciku 
Salah satu sifat manusia adalah kurang bersyukur. Ayat yang menggambarkan sifat 


tersebut adalah.... 

A <U Б Je Oral, 
ӨШ! 632 Yr E 

С. lal ej 05648 28, 4ДЕ 5455 SG 15) Ub; 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 61 


22. 


23. 


24. 


25: 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


62 Al- 


2 
2% 


КС a 4553 423413 45 581 15) УШУ G 
Perhatikan ayat berikut! 
ойы 5058 $ 48,442 5545 5 БУБИ 15) BG 


Mencermati ayat tersebut seharusnya manusia memiliki sifat.... 
A. sabar B. sukur C. dzikir D. tawadu” 
Perhatikan QS. Al-Baqarah (2): 254 berikut ini! 


42122 Y 455% 43 46 925; U ol Ji bs А8085 а 193411 gaii WANG 
ohi jab San 
Isi pokok ayat tersebut adalah.... 


A. Perintah infak C. Perintah sedekah 
B. Perintah zakat D. Perintah wakaf 
Pak Mulki termasuk orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Berkali-kali 


kesempatan berinfak ia dapati. Berulang-ulang seruan berinfak pun disampaikan, 


tetapi tetap saja Pak Mulki tidak berinfak. Perilaku Pak Mulki terasuk orang yang.... 


A. insyaf B. zolim С. murtad a. kufur 

M. Rida mempelajari QS. Al-Baqarah (2): 261 Allah Swt, maka ia mengamalkannya 
dengan .... 

A. infak B. zakat C. zikir D. doa 
Perhatikan ayat berikut! 


42122 % 455% 425 25 9 25; GG oÍ J3 Ga ea 1а piai gial о ЦА 
Yang dimaksud ayat bergaris bawah tersebut adalah.... 


іс 
А. Hari Oiyamah B. Hari dagang C. Hari infak D. Hari syafaat 
Sifulan adalah orang yang sangat berkecukupan,tetapi ia memilih memperkaya 
dirinya. Ia tidak mau berbagi dengan sesama. Berdasarkan OS. Al-Bagarah (2): 254 
perilaku Sifulan termasuk.... 


A. zolim B. kikir C. kufur D. inkar 
Perhatikan hadis berikut! 


Á Kusi hei ъй! EM 0,5% Ш% Usia Lai їй 
Arti kalimat yang bergaris bawah adalah.... 


A. kikir B. penawar С. pengganti D. bakhil 
Perhatikan hadis berikut! 

шыш ыйы илә LS Ui Ang pad 
Arti kata yang bergaris bawah adalah.... 


A. pengganti B. kehancuran C. kekecewaan D. bakhil 
Malaikat mendo'akan orang-orang yang menahan hartanya dengan do'a.... 
В. Ul Kasi ЬЕ АШ) D. «АЗДАН фаз азза 


OUR AN HADIS KELAS VIII 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


"Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya",hadis yang 
sesuai adalah.... 
А. 448 УЦАЙ ġia a35 ба С. ahasi Jai сз ШАУ! 
В. Ш Gaia ЬЕ] а D. Ша ЬЕ! а 
Perhatikan hadis berikut! 
1 2 3 4 5 
оба КІСІ жаі ЕРКИН) bis 


Urutan yang benar adalah. m 
A. 1,2,3,4,5 B. 1,3,4,2,5 C. 1,3,4,5,2 D. 1,3,2,5,4 
Perhatikan hadis berikut! 

Arti kata yang bergaris bawah adalah.... 


A. diatas B. di bawah C. di samping D. di belakang 
Perhatikan hadis berikut! 


A 0 ba Я ШАЙ Al 
A. diatas B. di bawah C. di belakang D. di samping 
“Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”, hadis yang sesuai 


adalah.... 

A ДАШ оо HE ШАЙ Ag 

В. Ge yb òt dial ЯЗ ШЕГЕН 
Perhatikan hadis berikut! 

Maksud hadis tersebut adalah.... 


A. Larangan berderma C. Perintah bekerja 
B. Larangan mengemis D. Menyeru kebaikan 
Perhatikan hadis berikut! 


2 455) э 8 
Sikap yang sesuai dengan hadis tersebut adalah.... 
A. “ffah B. bakhil C. gana'ah D. infak 
“Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya”, hadis yang sesuai 


adalah.... 


А Jida ыд Gii l С Šo ahi уы у» 
В. 01 Айаз aiai 529 р. «е д> ¿£ 2335 1455 
Ibu Marhamah bukanlah orang kaya secara ekonomi, tetapi tidak menghalanginya 


untuk berbagi dengan sesamanya. setiap hari Jum'at ia mengundang beberapa anak 


yatim di dekat rumahnya. Perilaku Ibu Marhamah sesuai dengan hadis.... 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 63 


А. Í: Usia Lagi All С. ДЕ дБ Oz BMA АН 
B; sand aal) gal as D. Ul Kuah Ьі 


40. Perhatikan hadis berikut! 


ОА буы 13315 ДАЛ agil Ga 5 ШЫ} АЙ 
Maksud kalimat bergaris bawah adalah.... 


A. Istri dan anak C. Fakir, miskin, dan yatim 
B. Yatim dan du'afa D. Istri, anak, dan yatim 
B. Essay 
1. Perhatikan tabel berikut! 
1 2 3 
Lao salat sdil Ida óy aló | ошбу, Vs ¿Lš 


Jelaskan perbadaan cara membaca ayat-ayat pada tabel tersebut! 
Cermati OS. Al-Fajr (89): 17-18 berikut , kemudian inventarisir isi kandungannya! 
(18) ЖАЙ! alah Je Gel (17) ыш 652 SET 96 
OS. Al-Bagarah (2): 261 berikut! 
а Мв abi (Кз ый шы» JES ай Јас À RAGA bka Gaal 0% 
Gale alg ШАА isa 405 
Jelaskan bagaimana menurut kalian jika meminta sumbangan di pinggir-pinggir jalan 
untuk pembangunan masjid atau madrasah hubungannya dengan ayat tersebut? 
Untuk menjawab soal no 4 dan no 5 cermati hadis berikut! 
gaji ба 5 ШАЙ Д0 JÚ a 4ДЕ 2 Де (еШ! 2 412 АШ (озу a> су) чб HE 
ы ра SAI AN ААА Has 5 GE ДЬ уе АВАЛ 153 Ы ыз 13316 Jabal 
(olad lo) аш! 
Jelaskan beberapa perilaku baik yang terdapat dalam hadis tersebut! 


5. Tulis keutamaan orang berinfak berdasarkan hadais tersebut! 


64 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


КДУ НЕ СС, 
“ KAA 3 


KUBACA AL-OUR'AN DENGAN 
BENAR BERDASARKAN KAIDAH 
TAJWID 


(Mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 65 


_ 


NM 


d MP P | ў / | D 


Gambar 4.1 Pesantren-Tahfidz-Quran-Jawa-Timur Sumber b 
https://i2.wp.com httpswww.syaichona.net20200315jelang- Gambart 4.2 Ngaji Yu Sumber: https://alqolam.com 
akhir-tahun-ratusan-santri-ikuti-tes-kemampuan-baca-al-quran 


Pu | KOMPETENSI INTI (KI) 


Tabel 4.1 Kompetensi Inti (KI) 


KI. 1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 


KI. 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 


sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 


KI.3 | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 


terkait fenomena dan kejadian tampak mata 


KI.4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangi/teori 


66 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


> “г KOMPETENSI DASAR (KD) 


Tabel 4.2 Kompetensi Dasar (KD) 


1.4 Menghayati keutamaan membaca al-Qur'an sesuai kaidah IlmuTajwid 


2.4 | Menjalankan sikap cermat dan teliti dalam menjalankan kewajiban 


3.4 | Memahami ketentuan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 


fargi dalam al-Qur'an surah pendek pilihan 


4.4 | Mempraktikkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi 


dalam al-Qur'an surah pendek pilihan 


4 INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 


Tabel 4.3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.4.1 Menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan 
mad fargi 

3.4.2 Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 
farqi 

3.4.3 Mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad 
tamkin, dan mad fargi 

3.4.4 Menganalisis hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi 


3.4.5 Menilai cara membaca bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi 


4.4.1  Mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad 
fargi dalam al-Qur'an surah pendek pilihan 

442 Menyimak hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi dalam 
al-Qur'an surah pendek pilihan 

443 Menerapkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad fargi 


dalam al-Qur'an surah pendek pilihan 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 61 


4 


PETA KOMPETENSI 


edoman hidup umat Islam 
adalah al-Qur'an . al-Qur'an 
adalah pedoman sepanjang 
hayat, di dunia bermanfaat di akhirat 
menjadi penyelamat. Semangat belajar 
al-Qur'an merupakan bagian tak 
terpisahkan dalam upaya untuk belajar 
membacanya, memahaminya, dan 
mengamalkannya termasuk mempelajari 


tajwidnya. Tak cukup hanya niat dan 


Gambar 4.3 Tadarus al-Qur'an 
Sumber: https://pixabay.com 


ucapan tetapi harus sinergi antara niat, ucapan, dan pelaksanaan. 


Sehubungan dengan membaca al-Qur'an , semangat belajar harus terus tumbuh dan 


berkembang sehingga anggapan buta huruf al-Qur'an , gagap baca al-Qur-an dapat 


terbantahkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca al-Qur'an 


dengan benar, dalam bab ini kita akan mempelajari hukum mad silah, mad badal, mad 


tamkin, dan mad fargi. 


68 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


A. HUKUM BACAAN MAD SILAH, MAD BADAL, MAD TAMKIN, DAN 
MAD FAROI 
1. Mad silah 


AL gh dLa За 
Маа silah tawilah-—panjang 
Setelah ha zamir diikuti alif 


Ha dibaca panjang sampai lima 
harakat 


Pengertian: 
Bahasa: mad artinya panjang , sedangkan silah artinya hubungan 
Istilah: apabila terdapat ha’ damir berharakat dammah (“4 / “ ) maupun kasrah 
(4/2), terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan 
huruf berikutnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat hidup bukan mad 


Setelah kalian membaca hukum mad silah, tentu kalian ingin lebih memahaminya. 
Maka tulislah apa yang ingin kalian ketahui dengan menuliskan pertanyaan di 


kolom berikut: 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 694 < 


Tabel 4.4 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian lakukan hal-hal berikut! 


IMARIIMEMBACAN, 


Ayo kita buka mushaf al-Qur'an Juz 1 QS. Al-Baqarah (2): 255, kemudian 
bacalah dengan tartil! 
Tabel 4.5 Membaca QS. Al-Baqarah (2): 255 


@ Ў) MARI BERDISKUSI 


- 


Ayo diskusikan hokum bacaan Mad silah! 
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik QS. Al-Baqarah (2): 255! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai Mad silah! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


70 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


4 ғ MARI IDENTIFIKASI 
ш- 


Cermati OS. Al-Bagarah (2): 255, kemudian buatlah identifikasi Mad silah yang 
dituliskan dalam tabel berikut! 


Tabel 4.6 Identifikasi Mad silah 


4 BIN MARI PRAKTIKKAN 
ш- 


Ayo berlatih membaca hukum Mad silah dalam QS. (Al-Baqarah 2): 255. 
Simaklah bacaan temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan 


membubuhkan ceklis (V) dalam kolom keterangan! 


Tabel 4.7 Praktik Membaca Mad silah 


AL-OUR'AN HADIS KELAS ҮШ 11 


2. Mad badal 


Arti: 
mad = panjang badal = ganti 


Pengertian: 
J = Apabila ada huruf mad (alif, wau, atau ya”) dan hamzah 
Mad Badal terkumpul dalam satu kalimat sedangkan huruf hamzah 


mendahului huruf mad 


Cara membaca: 
Dibaca panjang satu alif atau dua harakat 


Contoh: 
OS. Al-Gasyiyah(88): 5 OS. Al-Ouraisy (106):2 OS. Ad- Duha (93): 4 


° ° “ос 22 о taun 210 ° MA AT AN ea Р 
daja ааа БИРАК AYI бе SI HS 5 352015 


оа 


Ayo kiata buka mushaf al-Qur'an Juz 30 OS. Al-Gasyiyah (88): 5, OS. Ad- 
Duha (93): 4 dan OS. Al-Ouraisy (106): 1-2! 
Tabel 4.8 Membaca hukum bacaan Mad badal 


12 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


NC 22) MARI BERDISKUSI 


Ayo Багага! hukum bacaan Mad badal! 

Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik OS. Al-Gasyiyah (88): 5, OS. Ad- Duha 
(93): 4 dan OS. Al-Ouraisy (106): 1-2! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai Mad badal! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


4 $] MARI IDENTIFIKASI 
“> 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran, cermati QS. Al- 

Gasyiyah(88): 5, OS. Ad- Duha (93): 4 dan OS. Al-Ouraisy (106): 1-2, kemudian 

identifikasi hukum bacaaan Mad badal yang dituliskan dalam tabel berikut! 
Tabel 4.9 Identifikasi hukum bacaan Mad badal 


(4 41 MARI PRAKTIKKAN 
— 


a. Mari Praktik 
Ayo berlatih membaca hukum Mad badal dalam QS. Al-Gasyiyah(88): 5, QS. Ad- 
Duha (93): 4 dan QS. Al-Quraisy (106): 1-2. Simaklah bacaan temanmu sesuai intruksi 


guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) dalam kolom keterangan! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 73 


Tabel 4.10 Praktik hukum bacaan Mad badal 


3. Mad tamkin 


Arti: 


Tamkin secara bahasa artinya penetapan, 
pemantapan, atau penguatan 


Pengertian: 
apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya pertama 
bertasydid, ya ke dua sukun 


Cara membaca: 
memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan 
ditahan dua harakat. 


Contoh: 
OS. Al-Bagarah (2): 61 OS. Al-Bagarah (2): 213 OS. Ali Imran (3):80 


GAN Ж Gin Sa SM аш 254 SG А01 ола ¿Í 


ТА Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


4. Mad fargi 


Arti: 
Fargi = pembeda 


Pengertian: 
Bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat 
istifham (pertanyaan) dan khabar (keterangan). 


Cara baca: 
dibaca 3 alif atau 6 harakat. 


Contoh hanya pada: 
OS. ап-Маті (27):59 | OS. Yunus (10): 59 | OS. Al-An'am (6): 143-144 


ПАС рәв 


ы 


Ayo kiata buka mushaf al-Qur'an Juz 1 OS. Al-Baqarah (2): 61 dan 213, Juz 3 
OS. Ali Imran (3):80, Juz 7 OS. Al-A'am (6): 143-144, Juz 11 OS. Yunus (10): 
59, dan Juz 19 OS. An-Naml (27): 59! 


Tabel 4.11 Membaca hukum bacaan mad tamkin dan mad fargi 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 75 


Ғы 2) MARI BERDISKUSI 


oa san Ит Goda 
Buatlah kelompok yang terdiri dari 3- 5 orang siswa! 

b. Dalam setiap kelompok usahakan ada sebuah Mushaf al-Qur'an , lalu 
bukalah dan perhatikan dengan baik OS. Al-Bagarah (2): 61 dan 213, Juz 3 
OS. Ali Imran (3):80, Juz 7 OS. Al-A'am (6): 143-144, Juz 11 OS. Yunus 
(10): 59, dan Juz 19 OS. An-Naml (27): 59! 

c. Siapkan lembar kertas, lalu diskusikan bersama dengan teman-temanmu 
mengenai mad tamkin dan mad fargi! 


d. Kumpulkan lembar diskusi pada waktu yang telah ditentukan! 


Гу) MARI IDENTIFIKASI 
w 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran,cermati QS. Al-Baqarah (2): 
61 dan 213, Juz 3 QS. Ali Imran (3):80, Juz 7 OS. Al-A'am (6): 143-144, Juz 11 
QS. Yunus (10): 59, dan Juz 19 QS. An-Naml (27): 59, kemudian buatlah 
identifikasi mad tamkin dan mad farqi yang dituliskan dalam tabel berikut! 


Tabel 4.12 Identifikasi hukum bacaan mad tamkin dan mad farqi 


(4 Ф MARI PRAKTIKKAN 
at 


Ayo berlatih membaca hukum mad tamkin dan mad farqi dalam QS. Al-Baqarah 
(2): 61 dan 213, Juz 3 QS. Ali Imran (3):80, Juz 7 OS. Al-A'am (6): 143-144, 
Juz 11 QS. Yunus (10): 59, dan Juz 19 QS. An-Naml (27): 59! Simaklah bacaan 
temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) 


dalam kolom keterangan! 


16 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 4.13 Praktik hukum bacaan mad tamkin dan mad fargi 


Keterangan 
No Nama Siswa aa fasikh pama: 
1 
2 
3 
4 
dst. 


. Dari segi bahasa , mad artinya panjang , sedangkan silah artinya hubungan. 
Menurut istilah, mad silah adalah apabila terdapat ha' damir berharakat dammah 
(maupun kasrah terletak di akhir kata, tidak dibaca wagaf, tidak dibaca sambung 
dengan huruf berikutnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat hidup 
bukan mad. 

. Mad silah ada dua macam, mad silah gasirah dan mad silah tawilah 

Secara bahasa mad artinya panjang badal artinya ganti. Menurut istilah mad badal 
adalah apabila ada huruf mad (alif, wau, atau ya”) dan hamzah terkumpul dalam 
satu kalimat sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. 

. Menurut Istilah mad tamkin adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya 
pertama bertasydid, ya ke dua sukun. 

Fargi secara bahasa artinya pembeda. Menurut istilah mad fargi adalah bacaan 
yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham (pertanyaan) dan khabar 


(keterangan). Cara membaca mad fargi dibaca 3 alif atau 6 harakat. 


| S ba IA SANGE AN 25 335 


“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, 
” maka adakah orang yang mengambil pelajaran?. (OS. Al-Oamar 
(54): 17) 


4 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 71 


4 


4 


C. UJI KOMPETENSI 
1 Penilaian pengetahuan 
Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 
1. Jelaskan pengertian mad silah secara bahasa dan istilah! 
2. Jelaskan perbedaan mad silah gasirah dengan mad silah tawilah! 


3. Cermatilah ayat-ayat berikut! 


1 | aseli уе ЫС Қы Аз poli Шы pala WAE ооа sd 
PRE аы fa зын маан» Je АШЫ UANG 19533 s bs 125 
Gasak! Eia ай a 

i Puas Sani а 4 848 5515 E 
? ОУ aill Je 51 А53 55 aii; JS 
I (2) cakal «ЧА! А, МЫ {1}, 455 SL 


Identifikasilah hokum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad fargi 
dalam ayat-ayat tersebut, tulislah hasilnya dalam tabel berikut ! 


Tabel 4.14 mad silah, mad badal, mad tamkin dan mad fargi 


4. Tulislah persamaan dan perbedaan antara mad silah, mad badal, mad tamkin dan 
mad farqi! 

5. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang membaca al-Qur'an tetapi tidak 
memperhatikan kaidah-kaidan hokum tajwid? 
Persamaan 

2 Penilaian Praktik 
Bacalah (1) mad silah gasirah dan tawilah ; (2) mad badal, (3) mad tamkin; (4) mad 
farqi berikut dengan baik dan benar! 


18 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 4.15 Penilaian Praktik 


2552. 


бш 47 булах, УУ 


Mad silah dadali 22112 ҮЙ UN au 
gasirah dan Р А 


tawilah АБ 4 LLY 5 sake 24245 ЕЕ 52 2 {3\59 554411 


OS. Al- В 
Вадагаһ ДЕЧҮ аме ¿ Gasa SN a ем Gula 


(2): 255 А5 in Sani Saga! 2556 223 


ЖАРСА 


ый 


Mad badal |. z 2455 АЕ КАК өші ый Ta SA ыша Ыз alati 
343 di а of аша ыр в la ed 
Mad tamkin | 5x „де 5 padi ы ga 59% 25205 aÙ alah 25 
5,5,3 5255 ne) Ga NG 14 01% база nga) 
Madfargi SS 655 235 alagi 35 а ОШ ы US 
53855 4 Ja al ASI Sl ala 
БЕШ JS шй! ЖШ 5 gii ОБН 53 Аш alas 
Òl elan 2355 сд (М ata a aile CM м A > 


802 А06 


Rubrik Penilaian: 


Tabel 4.16 Rubrik Penilaian Praktik 


Jika peserta didik dapat membaca dengan tartil 


Jika peserta didik cukup dapat membaca dengan tartil 


Jika peserta didik kurang dapat membaca dengan tartil 


= о 9 ы 


Jika peserta didik tidak dapat membaca dengan tartil 
Pedoman Nilai Akhir: 


Jumlah skor perolehan 


Nilai Akhir — 
5 Ж Jumlah skor maksimal 


X 100 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 19 


D. REFLEKSI 


Setelah melaksanakan proses Pembelajaran hukum bacaan mad silah, mad badal, mad 
tamkin, dan mad fargi, lakukanlah refleksi terhadap diri masing-masing dengan mengisi 


tabel berikut. setelah kalian melakukan refleksi berusahalah untuk lebih baik lagi. 


Petunjuk Pengerjaan : Berilah tanda centang (V) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 


(kadang-kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. 


Pernyataan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 
Tabel 4.17 Penilaian Sikap Diri Sendiri 


Membaca al-Qur'an setiap hari 


Hati-hati dalam membaca al-Qur'an 


Menghormati teman yang sedang membaca al-Qur'an 


Menerapkan tajwid dalam membaca al-Qur'an 


Tenang ketika membaca al-Qur'an 


Semangat belajar cara membaca al-Qur'an . 


Menerima diingatkat jika salah membaca al-Qur'an . 


Memperbaiki baca yang salah ketika membaca al-Qur'an . 


Membatu teman yang kesulitan membaca al-Qur'an . 


Menjaga adab ketika membaca al-Qur'an . 


80 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


KURAIH KEHIDUPAN AKHIRAT DENGAN 
MENJAUHI GAYA HIDUP MATERIALISTIK, 


HEDONIS, DAN KONSUMTIF 
(0.8. ALA la (87): 14-19, Q.S. Al-Oasas (28): 77 dan 
0.8. Ali Imran (3): 148) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 81 


Gambar 5.1 Gaya hidup konsumtif sumber:https://id.images.search.yahoo.com 


Pu KOMPETENSI INTI (KI) 


Tabel 5.1 Kompetensi Inti (KI) 


КІ. 1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 


KI.2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 


sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 


КІ. 3 | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 


budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 


KI.4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 


82 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


=” ШІ "(KOMPETENSI DASAR (KD) 
Tabel 5.2 Kompetensi Dasar (KD) 


1:5 Menerima kebenaran tentang kehidupan akhirat lebih utama dari pada kehidupan 


dunia 


2.5 | Menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal 
dasar pembentukan sikap anti korupsi 


3:5 Menganalisis isi kandungan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. al- Qashash (28): 77 dan 


Q.S. Ali Imran (3): 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 
4.5.1 | Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Qasas (28): 77 dan 
Q.S. Ali Imran (3): 148 

4.5.2 | Menyimpulkan keterkaitan kandungan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Qasas 
(28): 77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, 


hedonis dan konsumtif pada zaman akhir 


“ INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 
Tabel 5.3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.51 Menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif 

3.5.2 Menerjemah Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan Q.S. Ali Imran 
(3): 148 

3.5.3 Menjelaskan isi kandungan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan 
O.S. Ali Imran (3): 148 

3.5.4 Menganalisis keterkaitan Q.S. АІ-А а (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan Q.S. 
Ali Imran (3): 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3.5.5 Menilai keterkaitan Q.S. АІ-А а (87): 14-19, Q.S. Al-Oasas (28): 77 dan Q.S. АП 
Imran (3): 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


451.1 Melafalkan hafalan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan Q.S. 
Ali Imran (3): 148 dengan artinya 

4.5.1.2 Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Oasas (28): 77 
dan O.S. Ali Imran (3): 148 dengan artinya 

4.5.1.3 Membuat proyek video Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan Q.S. Ali 
Imran (3): 148 

4.5.1.4 Menpresentasikan proyek video Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Qasas (28): 77 
dan O.S. Ali Imran (3): 148 


4.5.2.1 Menunjukkan rumusan kesimpulan keterkaitan kandungan Q.S. АІ-А а (87): 
14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 аап Q.S. Ali Imran (3): 148 dengan kesalahan 
gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif pada zaman akhir 

4.5.2.2 Menyajikan kesimpulan keterkaitan kandungan Q.S. АІ-А а (87): 14-19, Q.S. 
Al-Gasas (28): 77 dan Q.S. Ali Imran (3): 148 dengan kesalahan gaya hidup 


materialistik, hedonis dan konsumtif pada zaman akhir 


Pu PETA KOMPETENSI 


Materi: 
|! e Q.S. Al-A'la (87): 14-19 
e Q.S. Al-Oasas (28): 77 
e Q.S. Ali Imran (3): 148 


Keterampilan: 


Literasi media 
Komunikasi 
Ketelitian 
Kepedulian sosial 
Kerja sama 
Berpikir ktitis 
Kreativitas 
Literas digital 


84 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


anusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Swt. sudah membekalinya 

dengan potensi baik juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa 

juga menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang 
Allah Swt. sertakan dalam kelahirannya. Jika seseorang mampu mengolah potensi 
baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridhai 
Allah Swt,. Dan sebaliknya jika potensi buruk yang dihidupkan dalam dirinya maka 
jadilah ia tersesat, bertentangan dengan aturan Allah Swt. 

Gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang itu termasuk golongan 
orang yang taat aturan Allah Swt. atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah, maka ia 
tawadu', rendah hati dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu 
kepada sesama manusia terutama kepada Allah Swt. Tetapi sebaliknya orang yang tidak 
taat aturan Allah Swt, ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongan dan hanya 
mementingkan diri sendiri. 

Gaya hidup materialistik, hedonis, komsumtif adalah beberapa contoh sikap jauh 
dari aturan Allah Swt. Orang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesamanya apalagi 
kepada Tuhannya. 

Dalam bab ini kalian akan mempelajari bagaimana seharusnya orang beriman 
menjalani kehidupan agar dapat menyeimbangkan kehidupan dunnia dan akhirat, 


sehingga tidak menganut gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. 


Sederhana 
seringkali 
lebihmewah 
daripada 
menghambur-hamburkan 
kekayaan. 


gambarkata.co 


Жар 2. 


Gamar 5.2 Gaya Hidup Materialistik 
Sumber : https://pixabay.com 


Gambar 5.3 Gaya Hidup Sederhana 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 85 


А. ISI OS. AL-A'LA (87): 14-19, OS. AL-OASAS (28): 77 DAN OS. АМ 
IMRAN (3): 148 
1. Makna dan Dalil larangan Gaya Hidup Materialistik, Hedonis, dan 
Konsumtif 
aterialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergatung pada 
materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya 
mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan dan lain-lain. 
Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan 
sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal 
ataupun haram. 

Gaya hidup materialistik saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. 
Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. 
Dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa sudah banyak 
yang terjangkit gaya hidup materialistik. 

Akibat gaya hidup materialistik ini banyak orang yang rela menjadi pengemis, 
pencuri, penipu, perampok dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang 
melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. 

Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik, karena 
mereka tahu Allah Swt. sudah melarang keras bahkan mengancam para “ai 


masuk neraka huthamah. Firma Allah Swt. dalam OS. al-Humazah (104 ):1 — 


ЕЛА aa Уш у babi Ju Е ss Ála gas GANGA Бар 212 
63344-45 {8 імен дг ІЗ НЕХ Ie Шз гай) Bass a Al ылы La 2\3] 
Artinya: 


1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, 

2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung 

3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, 

4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam 
Huthamah. 

. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? 

. (Yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, 

. Yang (membakar) sampai ke hati. 


. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, 


© о м © м 


(sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. 


86 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Demikian buruknya orang yang memiliki gaya hidup materialistik di hadapan 
Allah Swt. Dengan demikian, sebagai orang yang beriman sudah sepantasnya kembali 
kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tidak tergiur dengan godaan 
dunia yang penuh tipu daya. 

edon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan 

kesenangan dirinya sebagi tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan 

berbagai cara yang penting merasa bahagia. Ia tidak ' memedulikan 
norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan 
dunianya. 

Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan 
gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan 
untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara 
berlebihan, secara boros tanpa terencana yang 
penting dirinya senang dan bahagia. Orang 
yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia 


beli itu dibutuhkan atau tidak, yang ia pikirkan 
belanja dan belanja yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah 
sebagai temannya syetan. Firman Allah OS. al-Isra’ (17 ):27 


554645 МЫШЫ SAN BA GIS АШЫ 


“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

Ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman.Tidak sedikit yang tergoda 
untuk berganti barang lama dengan yang baru padahal yang lama masih dapat 
digunakan. Lebih buruk dari itu, ada juga yang membeli sesuatu tetapi hanya 
ditumpuk tanpa bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan orang lain. 

Maka sebagai orang beriman waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. 
Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia tetapi lupa bahwa ada kehidupan yang 
kekal dan abadi yaitu akhirat. Dunia adalah tempat menanam sedang akhirat adalah 
tempat memanen. Maka barangsiapa mengisi dunianya dengan amal saleh maka ia 
akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu di dunia dan akhirat. Tetapi jika 
menyianyiakan kehidupan dunia, tidak beramal saleh, maka ia akan kehilangan 
kebahagiaan di akhiratnya. Firman Allah dalam OS. al-Hajj (22):11 ; “Rugilah ia di 


dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.” 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 81 


2. Cara dan Hikmah Menghindari Gaya Hidup Materialistik, Hedonis, 
Konsumtif 


Sehubungan dengan cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan 
konsumtif dalam OS. Al-Bagarah (2): 172 Allah Swt. berfirman: 
O32255 RËS Sl аз 19,< 215 555 а aib ba 15 gisi Gaal LG 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami 
berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah 


kepada-Nya.” 
Rasulullah Saw. bersabda: 


1582723915 a 40 Де 2 gang JÓ JÚ 015 52 dal A a 
( £ Kail 55) ал V9 26412 31522005 

Artinya : 

“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasul SAW bersabda: 


“makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan 
dan tidak sombong.” (HR. Nasa'i) 
Berdasar kepada OS. Al-Bagarah (2): 172 dan hadis riwayat Nas'i, maka cara 
agar terhindar dari gaya hidup materialistik, hedonis dan komsumtif sebagi berikut: 
1. Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Swt. 
2. Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Swt. 
3. Makan minum yang halal juga baik. Baik dzat makanannya maupun cara 
mendapatkannya 
Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Swt. 
Memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan 
Tidan memiliki sifat sombong 


Kita harus memiliki sifat gana'ah atas rezeki yang Allah Swt. anugerahkan 


о за сс с ab 


Tidak berperilaku hidup boros. 

Adapun hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif 

Adalah sebagi beriku: 

1. Akan Mendapat rida Allah Swt. 

2. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur 

3. Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak 
baik 

4. Hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Swt. 

5. Amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. 


88 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


6. Allah Swt membuka pintu ampunan, dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari 
api neraka 

7. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Swt. 

8. Dekat dengan pertolongan Allah Swt. 

9. 011. 

. Al-Qur'an Surah АЈ-А а (87): 14-19 


Baca dan pahamilah ayat berikut kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu! 


Tg 


САДА ól ДАЙ БҰШ аЛ 6235425213 aS lal 5835 2855 а ЛЫ 38 
t 2525 а! салде UM салдай 

Artinya: 

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),dan mengingat 

nama Tuhannya, lalu dia salat. Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih 

kehidupan  dunia,padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih 

kekal.Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab 


Ibrahim dan Musa.” 


Arti Mufradat 
Tabel 5.4 Arti Mufradat OS. Al-A la (87): 14-15 


Isi Kandungan 
Dalam OS. Al-A'la (87): 14-15 Allah Swt. menjelaskan bahwa orang-orang yang 


beruntung adalah orang-orang yang beriman, dengan keimanannya mereka 


menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan shalat. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 89 


Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya. 
Maka mereka akan senantiasa beramal saleh untuk menuju kehidupan akahirat. Dalam 
OS. al-Kahfi (18):7 Allah menjelaskan bahwa “Sesungguhnya kami telah menjadikan 
apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka 
siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” 

Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku? dan sujud dalam 
segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Swt. Jiwa, raga, dan hartanya ia 
peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. 

Dalam OS. Al-A'la (87) ayat 16-17, Allah Swt. menjelaskan bahwa orang-orang 
kafir lebih mementingkan duni daripada kepentingan akhirat, padahal semestinya 
mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Swt. Kesenangan 
akhirat adalah kekal dan abadi sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. 

Sebagai orang yang beriman hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang 
cenderung materialistik, hedonnis, dan konsumtif. Karena perilaku yang demikian 
bukan hanya rugi di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Dan Allah Swt. sudah 
menegaskan bagi orang-orang yang yang bergaya hedonis dan konsumtif adalah 


tempatnya di neraka. Dalam OS. Yunus (10):7-8 Allah Swt berfirman: 


ЗУ Оа all z ФА 55005 0, Walls Gi Bad, 16239 НЫЛ 23331 SI 
лоза 1, ЗА 

Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) 

pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa 

tentram dengan kehidupan dunia itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat 

Kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan oleh apa yang selalu mereka 

kerjakan. ” 

Dalam OS. Al-A'la (87) ayat 18 -19 Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang- 


orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab- 


kitab terdahulu yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. 


90 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Beberapa Kisah Kaum Yang Dibinasakan Oleh Allah Saw. 


Kaum Nabi Hud 
Nabi Hud diutus untuk kaum "Ай. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah Swt. 
mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga 
mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. OS. Attaubah (9): 70, OS. Al-Gamar (54): 
18, OS. Fussilat (41): 13, OS. An-Najm (53): 50, OS. Oaaf (50): 13. 


Kaum Nabi Saleh 
Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat 
seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun, mereka membunuh unta betina 
tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. OS. AL-Hijr (15): 80, OS. 
Huud (11): 68, OS. Oaaf (50): 12. 


Kaum Nabi Luth 
Umat Nabi Luth terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah 
dengan pasangan sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Kendati sudah diberi 
peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka 
berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga 

hancurlah rumah-rumah mereka. Dan, kaum Nabi Luth ini akhirnya tertimbun di bawah 

reruntuhan rumah mereka sendiri (OS. As-Syu'araa (42): 160, OS. An-Naml (27): 54, 

OS. Al-Hijr (15): 67, OS. Al-Furqan (25): 38, ОА. Oaaf (50): 12. 


Kaum Nabi Syuaib 
Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah 
karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila 
membeli, mereka minta dilebihkan dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun 
mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di 
tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya, mereka binasa. 
(OS. At-Taubah (9): 70, Al-Hijr (15): 78, Тааһа (20): 40, dan Al-Hajj (22): 44. 
Selain kepada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka 
menyembah sebidang padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini 
menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat (Aikah). OS. Al- 
Hijr (15): 78, OS.Als-Syu'araa (42): 176, OS. Saad (38): 13, OS. Oaaf (50): 14. 


Kaum Saba 
Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan 
untuk kemakmuran rakyat Saba. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah walau 
sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan 
Ma'rib dengan banjir besar (Al-Arim).OS. Saba (34) : 15-19. 


oleh: Syahruddin El-Fikri 
Sumber: https://republika.co.id/berita/m64nts/inilah-12-kaum-yang-dibinasakan-allah 


44 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 91 
4 


< 


Setelah kalian membaca dan menulis OS. Al-A'la (87): 14-19, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan 
wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 5.5 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 


ТИЛЕЦИЕЙЕАСА)), 


Berlatihlah membaca tartil OS. АІ-АЛа (87): 14-19! Simaklah bacaan temanmu 
sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) dalam kolom 
keterangan! 


Tabel 5.6 Praktik Membaca OS. Al-A'la (87): 14-19 


92 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


@ Ў) MARI BERDISKUSI 


“Aya diskusikan perilaku orang beriman sesuai OS. Al-A'la (87): 14-19 dan cara 
menjaganya! 
1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
2 Diskusikan hal-hal berikut: 
a. Identifikasi perilaku orang beriman yang mencerminkan OS. Al-A'la 
(87): 14-19 dan cara menjaganya! 
b. Identifikasi perilaku gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif 
dan cara menghindarinya! 
Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 
4 Catat hasil diskusi dalam tabel berikut! 
Tabel 5.7 Gaya Hidup Orang Beriman 


Sebagai bentuk mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan OS. Al-A'la (87): 14-19! 

1. Duduklah berpasangan, kemudian hafalkanlah OS. Al-A'la (87): 14-19 
secara bersama-sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah dengan mujawwad atau murattal! 
Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


4. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 93 


4. Al-Qur'an Surah Al-Oasas (28): 77 


Baca dan pahamilah ayat berikut kemudian tulis sesuai petunjuk gurumu! 


292 
> 


en 


Ya 201 i gui 5-15 ШАЙ ба 20027 Gadi БМ УШ АШ 2] ша 2231 
Gini! Lag YAN bya 8 sual 
Artinya: 


“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 
kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat 
kerusakan. ” 


Arti Mufradat 


Tabel 5.8 Arti Mufradat QS. Al-Qaşaş (28): 77 


Isi Kandungan Ayat 
Dalam OS. Al-Qasas (28): 77 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 


Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat”. Ayat ini menjelaskan bahwa 
hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Swt. untuk kebahagiaan di akhirat. 
Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki berdermalah untuk infak dan sedekah, 
membantu fakir miskin dan du'afa serta amal saleh lainnya. Jika menjadi pegawai, 
maka bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah sesuai ketentuan, dan terima gaji sesuai 
ketentuan, jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. 


Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi 


94 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


hanya untuk memenuhi ambisi 
duniawinya. Ia lupa ada balasan atas 
kejahatannya baik di dunia maupun 
akhirat. 
Sebagi orang yang beriman 
hendaknnya kita 
bersyukur. Dalam OS. Ibrahim (14): 


7 Allah berfirman: 


senantiasa 


52, 


24. KP h2 a 9 $ ZL MARAN 
55 а АА ОМ AS Oo 55 
2А саде ól 256 


Artinya: 


“Dan (ingatlah juga), tatkala 


Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 


pasti Kami akan menambah (nikmat) 


kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), Maka 
Sesungguhnya azab-Ku sangat 
pedih". 

Selanjutnya “Dan janganlah 


kamu melupakan bahagianmu dari 
duniawi”. Ini 


Allah Swt, 


(kenikmatan) 
menandakan bahwa 
melarang pelit terhadap diri sendiri. 
Kita hendaknya mencukupkan 


kebutuhan sandang (pakaian), papan 


Kisah Qorun 


Pasti kalian tahu bagaimana kisah Qorun. 


Ia adalah manusia yang sangat kaya raya 
yang hidup pada zaman Nabi Musa. Harta 
kekayaannya sangat  berlimpah,tetapi 
sombong, kikir, dan tamak terhadap harta. 
Karena kekayaan dan kesombongannya ia 
tidak menyembah Tuhannya, tidak mau 
berbagi dengan sesama, dan zakat pun ia 
tak mau. Ia beranggapan bahwa harta yang 
dimilikinya adalah hasil kerja keras 
dirinya, tidak ada keterlibatan Tuhan di 
dalamnya. Akibat ketamakan, keserakahan 
terhadap harta, kemudiaa Allah 
mengazabnya dengan menenggelamkan 
diri dan harta kekayaannya ke dalam perut 
bumi. 

Kisah Qorun menggambarkan sikap orang 
yang menjadikan harta sebagai tujuan 
hidup dan sesembahan yang selalu dipuja- 
puja sehingga melahirkan sikap kikir dan 
tamak.Selayaknya, kita hidup di dunia ini 
tidak mengikuti jejak Oorun, tetapi kita 
jadikan dunia sebagai jembatan menuju 
kehidupan akhirat yang kekal dan abadi 


dengan menggunakan harta di jalan Allah. 


(tempat tinggal), pangan (makanan) dan kebutuhan sehari-harinya lainnya secara tidak 


berlebihan. Karena berlaku boros atau berlebihan adalah perilaku setan. Firman Allah 


dalam OS. Al-Isra (17): 27 


546451 ЫЫЫ Spot AI BAN GS АШЫ 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 95 


“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

Kemudian “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu”. Ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama. Harta yang 
Allah anugerahkan jangan digenggam sendiri karena dalam harta itu terdapat hak 
orang lain. Ada hak fakir miskin dan du'afa. 

Pada akhir ayat: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. ini 
larangan jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan. Jangan 
berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Allah tidak 
menyukai kerusakan. 

Setelah memahami OS. А1-Оава (28): 77, pasti kalian dapat menarik kesimpulan 
bahwa dengan mengamalkan OS. Al-Gasas (28): 77, maka kita akan terhindar dari 
gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, 
kita akan berbagi rezeki dengan sesama daripada menghambur-hamburkannya untuk 


kepentingan dunia yang hanya sementara. 


Setelah kalian membaca dan menulis OS. АІ-Оаѕаѕ (28): 77, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan 


wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 5.9 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 


96 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Berlatihlah membaca tartil OS. Al-Oasas (28): 77! Simaklah bacaan temanmu 
sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) dalam kolom 
keterangan! 


Tabel 5.10 Praktik Membaca OS. АІ-Оаѕаѕ (28): 77 


@ "| MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan perintan dan larangan Allah Swt. dalam OS. Al-Oasas (28): 77! 
1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
2 Diskusikan hal-hal berikut! 
a. Identifikasi printah Allah Swt. dalam OS. Al-Gasas (28): 77 perilaku 
untuk kehidupan akhirat dan jelaskan cara membiasakannya! 
b. Identifikasi larangan Allah Swt. dalam OS. АІ-Оаѕаѕ (28): 77 perilaku 
kehidupan dunia dan jelaskan cara menghindarinya! 
Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas! 


4 Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 97 


Tabel 5.11 Hasil Diskusi Hidup Seimbang Dunia dan Akhirat 


Sebagai bentuk mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan OS. Al-Qasas (28): 77! 

1. Duduklah berpasangan, hafalkanlah OS. Al-Oasas (28): 77 secara bersama- 
sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah dengan mujawwad atau murattal! 
Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


4. Jika mengalami kesulitan,mintalah petunjuk pada gurumu! 


5. Al-Qur'an Surah Ali Imran (3): 148 
Baca dan pahamilah ayat berikut kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu! 
СОБА Фаз ШІ al 652 5 ШШ СЫЯ 2 ДЫЙ 
Artinya: 
“Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan 


, 


Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” 


98 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


Arti Mufradat 
Tabel 5.11 Arti Mufradat OS. Ali Imran (3): 148 


Isi Kandungan 
Al-Qur'an Surah Ali Imran (3): 148 menjelaskan bahwa orang-orang yang 


ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Swt. memberikan balasan 
di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. 

Oleh karena itu orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar 
dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari 
perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu 
ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Mereka yakin tidak ada yang 
menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah. 


Setelah kalian membaca dan menulis OS. Ali Imran (3): 148, tentunya kalian 
memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 5.12 Daftar Pertanyaan 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 99 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertenyaan-pertanyaan berikut! 


Berlatihlah membaca tartil OS Ali Imran (3): 148! Simaklah bacaan temanmu 
sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) di kolom 


keterangan! 


Tabel 5.13 Praktik Membaca OS Ali Imran (3): 14 


MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan cara meraih pahala dunia dan akhirat sesuai isi kandungan OS 
Ali Imran (3): 148 OS Ali Imran (3): 148! 
1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
2 Identifikasi bagaimana cara-cara meraih pahala di dunia dan di akhirat 
sesuai isi kandungan OS Ali Imran (3): 148? 
Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 


4 Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 


100 Al-UR'AN HADIS KELAS VIII 


Tabel 5.14 Cara Meraih Pahala Dinia dan Akhirat sesuai OS Ali Imran (3): 148 


Qana'ah Dengan qana'ah kita akan menjauhi korupsi 


Sebagai bentuk mencintai al-Qur'an , ayo hafalkan QS. Al-Fajr (89): 15-18! 


1. 


Duduklah berpasangan, hafalkanlah QS. Al-Fajr (89): 15-18 secara 
bersama-sama dengan kawanmu! 

Bacalah dengan mujawwad atau murattal! 

Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


Jika mengalami kesulitan,mintalah petunjuk pada gurumu! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 101 


В. RANGKUMAN 


Materialistik adalah gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa 
memikirkan kepentingan akhirat. Hedonis adalah orang-orang yang menjadikan 
dunia sebagai tujuan hidup mereka lupa bhwa ada kehidupa lain, yaitu: akhirat. 
Konsumtif adalah gaya hidup yang cenderung bersikap berlibihan terhadap dunia. 
Cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif: 
Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Swt. 
Senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Swt. 
Makan minum yang halal juga baik. Baik dzat makanannya maupun cara 
mendapatkannya. 
Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Swt. 
Memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan 
Tidan memiliki sifat sombong 
Kita harus memiliki sifat gana'ah atas rezeki yang Allah anugerahkan. 
Tidak berperilaku hidup boros . 
Kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Swt. 
ОП. 
Manfaat menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif: 
Akan Mendapat ridha Allah Swt. 
. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. 
Tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak 
baik. 
. Hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Swt. 
Amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. 
Allah Swt membuka pintu ampunan, dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari 
api neraka. 
. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Swt. 
. Dekat dengan pertolongan Allah Swt. 
. DI. 
Al-Qur'an Surah Al-A'la (87): 14-15 menerangkan bahwa orang yang beruntung 
adalah mereka yang menyucikan diri dengan beriman kepada Allah Swt.,ingat 
kepada Allah Swt.dan melaksanakan salat. Sedangkan orang-orang yang hanya 
mementingkan duni dengan melupakan akhirat tergolong orang kafir. 
Al-Qur'an Surah Al-Gasas (28): 77 OS. Al-Gasas (28): 77 memerintahkan agar 
manusia berusaha untuk dunia tetapi tidak melupakan akhirat dan juga Allah Swt. 
melarang berbuat kerusakan di bumi. 
Al-Qur'an Surah Ali Imran (3): 148 OS. Ali Imran (3): 148 menjelaskan Allah akan 
memberi balasan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya 
dan Allah Swt. mencintai mereka. 


102 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


C. UJI KOMPETENSI 


1. Penilaian Pengetahuan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas! 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya hidup materialik, hedonis, dan 


komsumtif serta bahanya bagi kehidupan! 


Untuk menjawab soal по 2 dan 3 Cermati OS. Al-A'la (87): 14-15 berikut! 
85315 (16) ШАЛ SKAJI 095295 Us (15) 5 45 bel 5853 (14) 55 оз asi 23 
(19) 652533 8151 —2 (18) 9 аа! Lal ISA ól (17) 2154 
2. Jelaskan isi kandungan ayat tersebut! 


3. Tulis beberapa perilaku tiga perilaku baik dan tiga perilaku buruk yang sesuai 


dengan ayat tersebut di atas! 


Untuk menjawab soal no 4 dan 5 cermati ayat berikut! 


ОИ az >G 515 ШШ а 2047 adi Yg BSM ЭШ 234 918044 as; 


аА EY АШ GI SM G 2 555 
4. Sebagian manusia (kaum Ateis) berpandangann bahwa hidup itu hanya sekali, 
yaitu di dunia saja. Oleh karenanya mereka berusaha menggapai kesuksesan 
sebisa mungkin, dengan berbagai macam cara! 
Bagaimana tanggapanmu terhadap pendapat itu jika dihubungkan dengan Q.S. 
Al-A'la (87): 14-19, O.S. Al-Oasas (28): 77 dan O.S. Ali Imran (3): 148? 
Jelaskan! 


5. Sebagai seorang pelajar kalian pasti memiliki banyak teman. Jika diantara teman 
kalian ada yang berperilaku materialis, hedonis atau konsumtif bagaimana 


tindakan kalian? 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 103 


2. Penilaian Praktik 


Tabel 5.15 Daftar Soal Hafalan 


Mendemontrasikanlah hafalan Q.S. Al-A'la (87): 14-19 dan 
terjemahnya : 
Mendemontrasikanlah hafalan Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan 4 
terjemahnya 

Mendemontrasikanlah hafalan OS Ali Imran (3): 148 dan Р 
terjemahnya 


Rubrik Penilaian: 


Tabel 1.16 Rubrik Penilaian Praktik 


Jika peserta didik hafal tidak ada kesalahan 


Jika peserta didik hafal kesalahan 5-7 
Jika peserta didik hafal kesalahan > 8 


4 

Jika peserta didik hafal kesalahan «4 3 
2 

1 


Pedoman Nilai Akhir: 


Nilai Akhir - Jumlah skor perolehan 
Jumlah skor maksimal 


X 100 


3. Tugas Mandiri 

Setelah kalian mempelajari Q.S. Al-A'la (87): 14-19, Q.S. Al-Gasas (28): 77 dan 

O.S. Ali Imran (3): 148, Cobalah buat proyek video dari salah satu surah dan ayat 

pilihan kalian secara berkelompok! 

Tahap persiapan: 

1. Buatlah kelompok, maksimal 5 orang tiap kelompok! 

2. Tentukan surat atau ayat yang akan kalian videokan (Q.S. Al-A'la (87): 14-19 
atau Q.S. Al-Gasas (28): 77 , atau Q.S. Ali Imran (3): 148! 
Isi video minimal berisi giro'ah ayat, arti, dan isi kandungan! 

4. Tentukan tugas masing-masing anggota kelompok! 


Siapkan alat-alat yang diperlukan untuk pembuatan video! 


104 Al-0UR'AN HADIS KELAS VIII 


6. Buatlah langkah-langkah pembuatan video (skrip)! 

Tahap pelaksanaan: 

Lakukan pembuatan video yang kalian rencanakan dengan baik! 
Tahap akhir (pelaporan): 

1. Publikasikan video kalian di media sosial! 


2. Buat laporan dan presentasikanlah di depan teman-teman kalian! 


Rubrik Penilaian: 
Tabel 1.17 Rubrik Penilaian Praktik 


Jika semua tahapan terpenuhi 


Tahapan hanya terpenuhi 2 


4 
Tahapan hanya terpenuhi 3 3 
2 
1 


Tahapan terpenuhi 1 


Pedoman Nilai Akhir: 


Nilai Akhir - Jumlah skor perolehan 
Jumlah skor maksimal 


X 100 


D. REFLEKSI 


Setelah kaliam mempelajari Q.S. А1-А”1а (87): 14-19, Q.S. Al-Oasas (28): 77 dan Q.S. Ali 
Imran (3): 148, lakukanlah refleksi. Jika hasilnya refleksi nilai 4 lebih sedikit, maka 
tingkatkanlah usaha kalian untuk lebih baik lagi! 

Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (3) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang- 
kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. Pernyataan 


dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 105 


Tabel 5.18 Refleksi 


Berdo'a agar tidak menjadi orang yang serakah 


Setelah pulang sekolah langsung ke rumah 


Tidak berkumpul di pinggir jalan tanpa ada kepentingan 


Menggunakan uang jajan secukupnya 


Membeli sesuatu sesuai kebutuhan 


Berlaku jujur dalam mengerjakan tugas-tugas belajar 


Mengucapkan selamat kepada teman yang berprestasi 


Meminta maaf jika saya melakukan kesalahan 


Berusaha hidup gana'ah 


Merawat perlengkapan sekolah agar tidak cepat rusak. 


Gambar 5.5 Dunia Ladang Akhirat 
Sumber: http//3.bp.blogspot.com 


106 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


= 


KUSEIMBANGKAN KEHIDUPAN DUNIA DAN AKHIRAT 


DENGAN USAHA DAN IBADAH 


(Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan 
Hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 107 


Gambar 6.1 Keimbangan Dunia akhirat 
Sumber: https://id.images.search.yahoo.com 


Ф 


4 | KOMPETENSI INTI (KI) 


Tabel 6.1 Kompetensi Inti (KI) 


КІ. 1 | Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2 | Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 
royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI.3 | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI.4 | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 


merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangi/teori 


108 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


< 
> 4 KOMPETENSI DASAR (Кр) 
Tabel 6.2 Kompetensi Dasar (KD) 


1.6 Menerima bahwa aktivitas kehidupan dunia sebagai perantara mencari bekal untuk 


kehidupan akhirat 


2.6 Menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari 


diniatkan juga ibadah untuk kebahagiaan akhirat 


3.6 Memahami isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 

ЗЬ gil аә d Ше! KA Ups akang ЙЕ Де dil 0929 GK 03.555 gl Ge 

Jan pa gilaa Led AN gui J alel agil iiias 
(ка ol) 22 US 55 ДАБ Eii Jabs i5 E G J53 ikai 


Dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid 


2 
> 2 


«05 alang 42 ANI Ше «Ш 525 JU 921. са HE 155822 Samin d эЛ usss 


a AL аа a - ьа 2521 SAS аА La Oke У BAM Š ШШ 1 
(Lawa 219) Ta өз 15 


tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat 


4.6.1 | Mendemontrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis 
riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan 


akhirat 


4.6.2 | Mengomunikasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis 


riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat 


< 
> 4 INDIKATOR KOMPETENSI (IK) 
Tabel 6.3 Indikator Kompetensi (IK) 


3.6.1 Menerjemah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari 
Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3.6.2 Menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim 
dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 

3.6.3 Menganalisis keterkaitan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat 


Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 


PANI Menghafal hadis dari Abu Huraerah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid 
tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. 


2.6.1.2 Mendemonstrasikan hafalan hadis dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat 


4.6.2.1 


4.6.2.2 


4.6.2.3 


4.6.2.4 


4 


Menunjukkan rumusan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat 
Mempresentasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Huraerah dan hadis 
riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat 
Membuat teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat sesuai pemahaman 
hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari 
Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat 

Mepresentasikan teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat sesuai 
pemahaman hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim 


dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat 


4 PETA KOMPETENSI 


Materi: 
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang adanya hubungan 
kehidupan dunia dan akhirat 
Hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan 
dunia dan akhirat 


110 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


alam menyikapi kehidupan, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan 
kebahagian di dunia tanpa memikirkan bagaimana 
kehidupan akhirat. Tetapi ada juga yang 
menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga 
bahagia di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan 
dunia untuk kehidupan akhirat maka sesungguhnya ia 


mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi Gambar 6.2 Sujud Kepada Allah 


Sumber: https://3.bp.blogspot.com 


sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar kepentingan 


dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapat 
kebahagiaan di akhirat. 
Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia juga 
di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia 
harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita sebagai orang 
Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Maka hendaknya 
menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. 
Dalam bab ini kalian akan mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan 
hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. 
A. HADIS RIWAYAT MUSLIM DARI ABU HURAIRAH DAN HADIS 
RIWAYAT MUSLIM DARI MUSTAURID 
1. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah 
Bacalah dan pahamilah hadis berikut kemudian tulis sebagaimana petunjuk gurumu! 
aa 3А gil igo Jalal Ш paling Ala A io 4 O25 OÉ dš 552 pi ¿e 
39530) Shai JS ngak 8 AN ¿521 Jae э aia lga Îl gG J aliel 
(una olas) 52 IS ba 1425 590 dahla Д 


Artinya: 
Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 


bersabda: “Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, 
dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada  penghidupanku, dan 
perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini 
selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku 


dari kejahatan” (HR.Muslim) 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 111 


Arti Mufradat 
Tabel 6.4 Arti Mufradat Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 


2 өз >" Пе ° 55 © РА 
dan jadikanlah kematian Saga J> 13 penjaga urusanku 2%! — 92 


ШЕ 


Isi Kandungan Ayat 
Allah Swt. adalah tempat meminta dan tempat bergantung. Tempat berkeluh 


kesah dari segala masalah. Tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. 
Dalam kondisi seperti itu maka berdoalah kepada-Nya. Allah mengisyaratkan dalam 
OS. Ghafir (40):60 sebagai berikut: 

CO AAS о е bz 6358826 GAN Ge Latul BIL 65099 
“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku 
akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina". 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hamba- 
Nya. Dan Allah melaknat orang-orang yang menyombongkan diri karena tidak mau 
berdoa kepada-Nya. 
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tersebut mengisyaratkan lima hal 
penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. 
1. “Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku”. 
Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika 

agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di 

akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di 

dunia dan akhirat. 

Sedemikian pentingnya berpegang teguh dengan agama. Dalam OS. Ali Imran 

(3):85 Allah berfirman: 


112 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


оза) Ga s БМ 8 949 Ala ШЫ ЫЗ Шә LAM ЯЬ АШ bi 
Artinya: 
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah 


akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang- 
orang yang rugi.” 

Dengan demikian maka selayaknya kita memohon agar selalu dapat 
pertolongan Allah dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, 
maka menjalankan kehidupan dunia ini pun akan semakin baik. Kita akan 
menjadikan kehidupan dunia senantiasa sejalan dengan perintah-perintah Allah, 
tetapi sebaliknya semakin lemah agama kita maka akan semakin jauh pula dari 
ketaatan kepada Allah. 

Sebagai jalan untuk perbaikan agama adalah memedomani al-Qur'an dan 
hadis. Keduanya adalah pedoman hidup keselamatan dunia dan akhirat. Sabda 
Rasulullah Saw. dalam hadis riwayat Muslim: 

416 342, 3 il GS: ag pit taat a Las Ol оуд Аба 245 
Artinya: 
“Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama 
berpegang dengannya, yaitu Kitabullah (Al-Our'an ) dan sunnah Rasulullas 
Saw.” 
“Ya Allah perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku ”. 
Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia 
menjadi baik. Meminta rezeki yang halal, cukup, dan bermanfaat. Meminta 
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meminta kebutuhan dunia baik 
sandang, papan, dan pangan serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Swt. 
Meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat. Sehingga dengan 
ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Dalam OS. An-Nahl 
(16): 97 Allah berfirman: 
КЕННЕН ssp ДЬ уць ъа Baka 385 КИП 63 53 Ello еы 

SARA La 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 


” 


dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 113 


Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat. Surga adalah puncak cita- 
cita seorang muslim. Maka seorang muslim berpendirian “Padahal kehidupan 
Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal” OS. А-А Ла (87):17. Dan mereka yakin 
bahwa cinta dunia hanya akan membawa bencana. 

3. “Ya Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku.” 
Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal saleh sampai ajal 
menjemput. Apa pun yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar dapat 
menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat. 

4. “Ya Allah jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku.” 
Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu 
berbuat baik. Dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui 
salat, puasa, dan haji ataupun melalui sesama manusia dengan infak dan sedekah. 

5. “Ya Allah jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan” 
Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba Allah membebaskan, 
memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kekeliruan selama hidup di dunia. Dengan 
datangnya kematian benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul 
khatimah. Dan dengan kemati, sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan 
perintah Allah. 


(Е E MARI BERTANYA 


Setelah kallan membaca dan menulis hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, 
tentunya kalian memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan 
untuk mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 6.5 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 


114 Al-QUR'AN HADIS KELAS УШ 


| Berlatihlah membaca hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah! Simaklah bacaan 


temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) 


dalam kolom keterangan! 


Tabel 6.6 Praktik Membaca Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 


MARI BERDISKUSI 


Ayo diskusikan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah! 


1 


2 
3 
4 


Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 
Diskusikan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah! 
Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 


Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 115 


Tabel 6.7 Isi Kandungan Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah 


“a MARI IDENTIFIKASI 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran, coba identifikasi isi 
kandungan hadis riwayat riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang 
keseimbangan hidup dunia dan akhirat! 

1. Buatlah daftar bentuk usaha dan ibadah yang seimbang berilah penjelasan! 

2. Identifikasi keutamaan jika hidup seimbang antara dunia dan akhirat! 
3. Identifikasi kerugian jika tidak usaha dan ibadah! 
4 


Identifi kasi cara-cara agar selalu seimbang antara usaha dan ibadah! 


Sebagai bentuk mencintai hadis, ayo hafalkan hadis riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah! 


1. Duduklah berpasangan, hafalkanlah hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah 
secara bersama-sama dengan kawanmu! 
2. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


3. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 


2. Hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid 


Baca dan pahamilah hadis berikut kemudia tuli sebagaimana petunjuk gurumu! 


) 


40 lang dala Фә а (125 dÚ 0525, 45 gi GÍ 15,444 2ле 08,245 Ш> 
а-ы цч Ai = edá tago) Мы Jaka ls UKM Бей 8 ШШШ 
(plus 0195) < 255 alas 


116 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


Artinya: 


Telah menceritakan kepada kami Oais, berkata: Aku mendengar Mustaurid, salah 
seorang dari bani Fihr berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Demi Allah, tidaklah dunia di akhirat kecuali seperti sesuatu yang 
dijadikan oleh jari salah seorang dari kalian -Yahya berisyarat dengan jari telunjuk 


di laut- maka perhatikanlah apa yang dibawa." (HR. Muslim) 


Arti Mufradat 
Tabel 6.8 Arti Mufradat hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid 


Isi Kandungan 


Hendaknya manusia berhati-hati dengan dunia, karena ia tampak 


menyenangkan dan menggiurkan. Jangan sampai karena terpesona dengan indahnya 
dunia kelak di akhirat yang kekal menjadi sengsara. Dalam OS. Ali- “Imran (3):14 
Allah berfirman: 


JI А219 ubi Sa ЬШ! Ab UANG бы «СЫЙ! an 22 al 55 


HI 545 5202 АШ AAN ыл ША Sadda a 6554 255221 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 117 


“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, 
kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 
di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). ” 

Demikian menggiurkannya dunia, tetapi yang paling mulia adalah kembali 


kepada Allah dengan amal saleh. Dalam OS. Al-Hadid (57):20 Allah Swt. berfirman: 
ё Ё JiaS 243% ТІР 3 16% қошы 5 З 5% 3 25% %5 а GAH 595) Gi HAH 


ана Ба А озь вуми ЫЫ Мб Ый ме Mia әй MEI 
AAN Ча MEI БАЈ 5125 
Artinya: 
“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba 
dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang 
keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain 
hanyalah kesenangan yang palsu.” 

Maka dalam hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid memberikan peringatan 
kepada kita bahwa dunia ini bagai air diujung jari yang dicelupkan kelautan. Dunia ini 
sangat sedikit, kecil dan sementara yang 
kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. 
Sebagai orang yang beriman harus 
memiliki pandangan bahwa yang ada di 
dunia ini, baik harta, kekuasaan, dan ; 
kekuatan materi apapun hanyalah sebagai U salah sawan > «А 
sarana untuk amal akhirat. Dunia ini 
adalah jembatan penyebrangan menuju 
akhirat untuk menuju surga. Dan surga машы. - 
hanya diperuntukan bagi orang-orang Gambar 6.3 Dunia bagai Air di Ujung Jari 


senantiasa beramal saleh selama di dunia. 


Rasulullah Saw. bersabda: 


118 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


8 25 Jš <S 4 е са at 
Ils 20421 „АШ Ыз Eli Sia 15) Ops 55 Gil 565 Јад іе GÍ Zo NG ШМ 
(СЕНБЕ) даш» ИЛЕГЕН бә 155 sall „АШ Ма an 


“Dari Abdullah bin Umar Ra. Ia Berkata: “ Rasulullah Saw. memegang pundakku 
lalu bersabda: “ Jadilah engkau di dunia laksana orang asing, atau orang yang 
menyebrangi suatu jalan. Ibnu Umar Ra. Berkata: “ Bila engkau di sore hari, maka 
Jangan menunggu datangnya pagi hari dan bila engkau di pagi hari, maka jangan 


menunggu datangnya sore. Manfaakan waktu sehatmu sebelum sakitmu,dan waktu 


hidupmu sebelum matimu”.( HR. Bukhari) 


(Т Еу MARI BERTANYA 


Setelah kalian membaca dan menulis hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid, 
tentunya kalian memiliki pertanyaan, cobalah rumuskan pertanyaan-pertanyaan 
untuk mengembangkan wawasanmu dalam tabel berikut! 


Tabel 6.9 Daftar Pertanyaan 


Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui 


guru untuk diskusi kelas kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 


IMARIIMEMBACAN 


Berlatihlah membaca hadis era Muslim dari Mustaurid! Simaklah bacaan 


temanmu sesuai intruksi guru pendamping dengan membubuhkan ceklis (V) di 
kolom keterangan! 


Tabel 6.10 Praktik Membaca Hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 119 


2) MARI BERDISKUSI 


“Ayo diskusikan perilaku yang mencerminkan keseimbangan hidup dunia dan 
akhirat sesuai hadis riwayat Muslim dari Mustaurid dan apa kendalanya! 

1 Buatlah kelompok, setiap kelompok 4 - 5 orang! 

2 Diskusikan perilaku yang mencerminkan keseimbangan kehidupan dunia dan 
akhirat sesuai hadis riwayat Muslim dari Mustaurid dan apa kendalanya! 
Siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi! 

4  Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas! 

Hasil diskusi catat dalam tabel seperti berikut! 
Tabel 6.11 Perilaku Keseimbangan Dunia Akhirat 


Aa MARI IDENTIFIKASI 
>”. 


Setelah melakukan beberapa tahapan pembelajaran, coba identifikasi isi 

kandungan hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid tentang keseimbangan dunia 

dan akhirat! 

1. Buatlah daftar sikap positif yang harus dimiliki dalam meraih keseimbangan 
dunia dan akhirat dan berikan penjelasan! 

2. Buatlah Daftar sikap yang harus dihindari dalam meraih keseimbangan dunia 
dan akhirat dan berikan penjelasan! 


3. Jelaskan hikmah hidup seimbang dunia dan akhirat! 


120 Al-UR'AN HADIS KELAS VIII 


Sebagai bentuk mencintai hadis, ayo hafalkan hadis riwayat Muslim dari 

Mustaurid! 

1. Duduklah berpasangan, hafalkan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid secara 
bersama-sama dengan kawanmu! 

2. Bacalah bergantian dan saling menyimak hafalan! 


3. Jika mengalami kesulitan, mintalah petunjuk pada gurumu! 


B. RANGKUMAN 


Isi kandungan hadis Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan lima 
hal penting bagi kita, yaitu: 
Menjadikan agama sebagai pegangan dalam bertindak 
Menjadikan segala urusan dunia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah 
Swt. 
Melaksanakan amal ibadah hanya kepada Allah Swt. untuk bekal kehidupan 
akhirat 
Menjadikan hidup ini selalu bermanfaat dunia akhirat 
Akhir kehidupan kita menjadi husnul khatimah 
kandungan hadis Riwayat Muslim dari Mustaurid adalah dunia ini sangat 


sedikit, kecil dan sementara yang kekal dan abadi adalah kehidupan akhirat. 


Cita УА Gi бй JS SAY SIANG 3415 Saad ШІ 5 аі Lag 
“Dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda 


gurau belaka[468]. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi 
orang-orang yang bertagwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” 


OS. al-An'am (6):32 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 121 


C. UJI KOMPETENSI 
1. Penilaian Pengetahuan 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 
Cermati hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kemudian jawab soal no 1, 2, dan 


3! 
an 


= 


1 Analisis isi kandungan hadis tersebut di atas! 

2 Tulis contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan kalimat yang bergaris bawah! 

3 Bagaimana seharusnya seseorang yang suka berbuat kejahatan sebelum datang 
kematian! 


4 Cermati hadis berikut, kemudian jelaskan isi kandungannya! 


025 402 2 Де 40 (155 JÚ 54, {3 аз Í 15,545 Аад, a Jü gá 65535. 
ке Ë — Ad саз 12% — sia 402] 54 Has jam ӨР ЧЕКЕ 405 
(«аа olos) 257 58 


5 Tulis tiga perilaku yang mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat! 
2. Penilaian Praktik 


Hafalan Hadis 
Tabel 6.11 Penilaian Hafalan Hadis 


Mendemontrasikanlah hafalan hadis riwayat Muslim dari 
Mustaurid dan terjemahnya 


Mendemontrasikanlah hafalan hadis riwayat Muslim dari 
Mustaurid dan terjemahnya 


Rubrik Penilaian: 
Tabel 6.12 Rubrik Penskoran Hafalan Hadis 


Jika tidak ada kesalahan 4 
Jika kesalahan «4 3 


122 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


Jika kesalahan 5-6 2 


Jika kesalahan >7 1 
Pedoman Nilai Akhir: 
Nilai Akhir = Jumlah skor perolehan X 100 


Jumlah skor maksimal 


3. Tugas Mandiri 


Buatlah teks pidato dengan tema keseimbangan dunia dan akhirat. Presentasikan 


pidato kalian di depan teman-teman kalian! 


Tabel 6.13 Pedoman Penskoran Portofolio 


Kriteria Penskoran: 1 = tidak sesuai (0%). 2 = kurang sesuai (1-2596), 3 = cukup 
sesuai (26-50%), 4 = sesuai (51-78%), 5- sangat sesuai (76-100%) 


NILAI AKHIR = JUMLAH NILAI X 20 


D. REFLEKSI 
Setelah kalian belajar hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat 
Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat, 
lakukanlah refleksi diri. Jika hasilnya lebih sedikit nilai 4, maka berusahalah lebih baik. 
Ingat kehidupan dunia adalah jembatan menuju akhirat. 
Petunjuk Pengisian: Berilah tanda centang (V) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang- 
kadang), 3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. Pernyataan 


dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 123 


Tabel 6.14 Penilaian Sikap Diri Sendiri 


Saya berdoa agar selamat dunia akhirat 


Saya melaksanakan shalat berjamaah 


Saya selalu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 


Saya berusaha untuk menjadi orang gana'ah 


Saya mengeluarkan sedekah 


Saya menghormati pendapat orang lain. 


Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan 


Saya membatu teman yang kesulitan. 


Saya tidak putus asa dari rahmat Allah Swt. 


Saya membatasi waktu bermain 


PERJALANAN KEHIDUPAN MANUSIA 


У ат Dunia • Syafaat : Pertolongan utk menyampaikan 


Alam 1 permohonan kpd Tuhan 
Alam Roh Kandungan * Hisab : Perhitungan 
* Mizan : Timbangan 
* Sirat : Jembatan 


Gambar 6.4 Perjalanan Hidup Manusia 
Sumber: https://perjalananhiduhttpsperjalananhidup2016.files.wordpress.com 


124 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) 


A. Pilihan Ganda 


1. 


Perhatikan tabel berikut! 


I II III IV 
Istilah Silah Badal Tamkin Farqi 
Arti Hubungan Pembeda Penguatan Ganti 


Yang istilah dan artinya sesuai adalah.... 
A. 1 B. Il C. Ш D. IV 


Apabila terdapat ha dammir berharakat dammah maupun kasrah terletak di akhir 
kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya dan 
sebelumnya adalah huruf yang berharakat hidup adalah pengertian.... 


A. fargi B. badal C. tamkin D. silah 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 

1 2 3 4 

MERE СКАЙ. 01 4% ол aló (3\5 sal à 4358 
Yang contoh mad silah qasirah adalah.... 

A. 1 B. 2 С. 3 D. 4 


Perhatikan ayat berikut! 


A 


КЕНЕН ИЛЕК aji gla ыйа dt 2 
Mad silah dalam ayat tersebut sebanyak. ... 


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Perhatikan ayat berikut! 
LLY Sale 2225 GAS Ga SN 8159 ул А11 3 4) 
Hukum bacaan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah.... 
A. mad silah qaşirah — mad silah tawilah 
В. mad silah tawilah— mad silah gasirah 
C. mad tamkin — mad silah gasirah 
D. mad silah tawilah— mad fargi 
Syamsuddin membaca OS. Al-Ouraisy (106) : 1. Maka Syamsuddin harus membaca 
sesuai hukum.... 
A. Mad silah B. Mad badal C. Mad tamkin D. Mad fargi 


Perhatikan OS. Al-Ouraisy (106) : 2 berikut! 
2152119 Д1 415, У 
Cara membaca kalimat berwarna merah dipanjangkan... harakat. 
А. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Perhatkan kalimat-kalimat berikut! 


1 2 3 4 5 


2 — < 


agás] әйе gu | ийй] ad ор; 


AL-QUR'AN HADIS KELAS VIII 125 


Yang termasuk hukum bacaan mad tamkin adalah.... 
А. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 3, 4. dan 5 
9. Kholilah adalah siswi yang pandai membaca al-Qur'an . Ketika menemukan lafal 
yang terdapat dua ya dalam satu kalimat, ya pertama bertasydid, ya ke dua sukun, ia 
pun menekan dan memanjangkan bacaannya dua harakat. Hukum bacaan yang dibaca 
Kholilah adalah.... 
A. Mad Silah B. Mad Badal C. Mad tamkin D. Mad fargi 


10. Abdullah sedang membaca OS Al-Bagarah (2) : 177 ketika sampai pada kalimat 
Cair ,ia membacanya ... alif. 


А. 1 B. 1,5 C. 2 D. 25 
11. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
1 2 3 4 
ог ő Ol ASASI 912 JÓ Фф AN 2 
Yang bacaan mad fargi adalah.... 
А. 1 B. 2 C. 3 D. 4 


12. Maimunah sedang membaca QS. Al-An'am (6): 143-144. Maimunah harus membaca 
ayat tersebut dengan benar sesuai hokum bacaan....! 


A. Mad Farqi В. Маа Tamkin С. Маа “уай D. Mad Silah 
13. Sifulan membelanjakan hartanya tanpa perhitungan. Apa yang ia mau langsung beli. 


Ta tidak tahu apakah barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Ia hanya memenuhi 

kemaunanya saja yang penting belanja dan belanja. Sikap Sifulan mencerminkan 

sikap.... 

A. borjuis B. hedonis C. konsumtif D. materialistik 
14. Kamilah adalah seorang siswi di salah satu sekolah, ia sudah memiliki satu HP dan 

masih berfungsi dengan baik, tetapi ketika ada HP keluaran terbaru ia pun 

membelinya. Gaya hidup Kamilah menunjukkan.... 

A. materialistik B. konsumtif C. hedonis D. pragmatis 


15. Perhatikan berikut berikut! 


ANIS 3 
Ayat tersebut terdapat pada.... 
А. Q.S. Al-A'la (87): 14 C. O.S. Al-A'la (87): 16 
В. Q.S. Al-A'la (87): 15 D. O.S. Al-A'la (87): 17 
16. Setelah mempelajari Q.S. Al-A'la (87): 15 siswa-siswa MTs selalu menjaga....! 
A. imannya С. salatnya 
B. prestasinya D. zakatnya 


17. “Dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang ". Adalah аги dari.... 
A. Siva ali С. ышы Us YS 
В. ad 45 lal 3535 р. АН РЬ Je Ojo, 


126 АІ-ОУЕ” АМ HADIS KELAS ҮШ 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


Perhatikan Q.S. Al-A'la (87): 17 berikut! 


2 


ái 53 
Arti lafdl bergaris bawah adalah.... 
A. Lebih baik C. Lebih bermanfaat 
B. Lebih kekal D. Lebih utama 


Perhatikan Q.S. АІ-А la (87): 18 berikut! 

JA EA айй] 
Yang dimaksud suhuf dalam ayat tersebut adalah.... 
A. Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa C. Suhuf Nabi Ibrahim dan Sist 
B. Suhuf Nabi Sist dan Musa D. Suhuf Nabi Sist dan Adam 
Perhatikan Q.S. А1-А”1а (87): 14 berikut! 


Orang Yang beruntung dalam ayat tersebut adalah.... 


A. beriman B. bersahabat C. salat D. zakat 

Perhatikan Q.S. Al-A'la (87): 15 berikut! 
дез 45 ail 8% 

Isi pokok ayat tersebut adalah.... 

A. Perintah infak C. Perintah sedekah 
B. Perintah zakat D. Perintah wakaf 
Abdullah mempelajari Q.S. Al-A'la (87): 15, maka perilaku kesehariannya.... 

A. Konsumtif B. Hedonis C. Bakhil D. Dermawan 
Perilku yang tidak mencerminkan Q.S. Al-A'la (87): 16 adalah.... 

A. Konsumtif B. Hedonis C. Bakhil D. Dermawan 


Perhatikan bagian OS. Al-Oasas (28): 77 berikut! 
ШШ Ga hiai adi Ng SSM 31330 АШ Жа 25319 
Ayat tersebut menjelaskan tentang.... 
A. Kehidupan akhirat lebih utama C. Kehidupan dunia harus dicari 
B. Kehidupan dunia lebih utama D. Keseimbangan dunia dan akhirat 


Ibu Aminah selalu membantu fakir miskin di sekitar rumahnya. Ia menginfakann 
hartanya untuk membantu mereka sesuai kemampuannya. Ibu Aminah mengamalkan 
ayat.... 


А. BEM 3151 23 1510245 25:15 с. a 40 5-6 аі 
к ae gl s 6 D. ӘМ ала А595 
Perhatikan ayat berikut! 

Ж УЛКЕН 1555 


Isi kandungan ayat tersebut adalah.... 


AL-OUR AN HADIS KELAS VIII 


A. perintah infak dan sedekah C. larangan berlaku boros 
B. perintah seimbang dunia akhirat D. larangan berbuat kerusakan 
27. Perhatikan ayat berikut! 
КҮРЕП Eai А05 BSA ali ЕТТЕН 195 40 2261 
Ayat tersebut menjelaskan balasan Allah bagi orang-orang yang.... 
A. menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat 
B. membagi kebutuhan hidup dan kebutuhan akhirat 
C. menggunakan kehidupan dunia hanya untuk akhirat 
D. menggunakan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidup 
28. Perhatikan hadis berikut! 
Gi Kadas å PEAH 
Arti kata yang bergaris bawah adalah.... 
A. perbaiki B. permudah C. persatukan D. perkokoh 
29. Perhatikan hadis berikut! 
ауыш AN ghid Jakol 
Arti kalimat yang bergaris bawah adalah.... 
A. pengganti B. penghidupan C. pengharapan D. pengukuhan 


30. “Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku,” hadis yang 
sesuai adalah.... 


A олы 0 21 Jaket аш! 
Во PSU Ан RI 
ЕГЕТІН 
D. ga Alan 55 giil iaio Jakol Ш 
31. "Dan jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan”,hadis yangsesuai 


adalah.... 
А. (34123 al Helo С. pah ba Jih 55% 
В. ДО 3 Јр ЦА Jas D. баа AN li Jalol 5 
32. "Dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku” ,hadis yangsesuai 
adalah.... 
A. 2 оо ДАРУ daal С. ДСК 15365) kali Jast 
В. asana ай Sal ola D. «аа al glas Tatala 


33. Pak Abdullah tak pernah ketinggalan slat berjama'ah. Ketika waktu salat tiba, ia 
meninggalkan seluruh kesibukannya. Ia menyadari bahwa dunia itu perlu tetapi tidak 
berarti melupakan akhirat. Dalam hal tersebut Pak Abdullah mengamalkan... 


A. ЗА E ba 455 SSL Jaba С. (соња е5 all 5551 БЇ 5 
В. KEK Ed ikal 505 D. alas ka all na 


128 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Perhatikan hadis berikut berikut! 

52 0 ba Jáh 5! JSU 
Perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut adalah.... 
A. Menjauhi perilaku jahat C. Menyayangi keluarga 
B. Melaksanakan salat tepat wakti D. Menyantuni anak yatim 
Perhatikan hadis berikut! 

gala ni 
Peilaku yang sesuai dengan hadis tersebut adalah.... 
A. Mencari rezeki yang halal C. Menjauhi perbuatan aniaya 


B. Melaksanakan shalat tepat waktu D. Melaksanakan haji kebaitullah 


Perhatikan hadis berikut! 
1 2 3 4 5 6 
ьа Аро] | 5292 pliid WANG | GO | 4% 
Urutan yang benar adalah.... 
А. 6,4. 2, 5, 3,1 В. 6,4,1,2,3,5 С. 6,4, 2, 3,1, 5 D. 6, 4,3, 2, 5,1 
Perhatikan hadis berikut! 
Ац 3405 


Arti tersebut adalah.... 

A. Yahya berisyarat dengan laut C. Yahya berisyarat dengan telunjuk 
B. Yahya berisyarat dengan air D. Yahya berisyarat dengan laut 
Aisyah terlahir dari golongan yang cukup kaya. Kekayaan yang diberikan 
keluarganya ia gunakan untuk membantu teman-temannya yang kesulitan. Perilaku 
yang dilakukan Aisyah pengamalan dari hadis.... 

A. баца AN l Jakol С j BIG шалы) 

B. 22 ba ДАБЫ Jas D. Sg Jabal 3 

Siti Fauziah senantiasa semangat beribadah. Ia mengerjakan ibadah wajib dan 
sunnah dengan segera. Ia memahami bahwa dunia ini sementara dan sangat sebentar. 
Ia mengamalkan hadis .... 

С. 


D. 


A. riwayat Muslim dari Mustaurid riwayat Muslim dari Abu Hurairah 


B. riwayat Muslim dari ibnu Umar riwayat Muslim dari Anas 
Hubungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari 
Mustaurid adalah.... 
A. keseimbangan dunia akhirat C. mengutamakan kehidupan akhirat 


B. kesemimbangan member nafkah D. mengutamakan kehidupan dunia 


129 


AL-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


B. Essay 


1. 


Perhatikan ayat-ayat berikut! 


1 2 3 


25559 45. 51515 ДА Lag Y| dala 2 алы bya ыы 


Jelaskan cara membaca kalimat-kalimat berwarna merah pada tabel tersebut! 

Untuk menjawab soal по 2 dan no 3 tela'ahlah OS. Al-A'la (87): 14-17 berikut! 

AAS Sas (16) WAN 50501 058182 Us (15) База adal 5455 (14) Sit оа dal 23 
(17) 

Bagaimana sikap orang beriman berdasarkan ayat tersebut? Jelaskan! 

Bagaimana sikap orang yang tidak beriman berdasarkan ayat tersebut? Jelaskan! 


Untuk menjawab soal no 4 dan 5 cermati hadis berikut! 


ЕСЕТ ¿o Ше) di caking dala АШ Де Al 054) SK JÚ 5555 a 

8051 Jaba egalas Ца l ды ко sêka Up AN 685) alioli agi Аас 
(ора lo) 5 ba ЈА SN Jaa i KAE 

Bagaimana menyikapi gaya hidup materialistis, hedonis, dan komsumtif berdasarkan 

hadis tersebut? Jelaskan! 

Jelaskan beberapa hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan 


komsumtif! 


130 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


DAFTAR PUSTAKA ` 
sg 


Abu Juhaidah, Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi Yang Lalai) Jilid 1 dan 2, (Jakarta: Pustaka 
Amani,1999). 

Ahmad Fawaid Syadzili, Ensiklopedi Tematis al-Qur'an Jilid 4 (Kehidupan Dunia), 
Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2010). 

Ahmad Fawaid Syadzili, Ensiklopedi Tematis al-Our'an Jilid 5 (Kehidupan Akhirat), 
Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2010). 

Ahmad Soenarto, Pelajaran Tajwid Praktis dan Lengkap, (Jakarta: Bintang Terang, 1988) 

Departemen Agama RI, al-Qur'an  danTerjemahannya, (Jakarta: PT. Cahaya Intan 
Cemerlang, 2006). 

Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamam, Dahsyatnya Terapi Sedekah, Jakarta, Maghfirah 
Pustaka, 2013 

Ibrahim Fahd, Dia masuk Surga Padahal Tidak Pernah Shalat (Hadis-Hadis Kisah Tentang 
Berpikir dan Bersikap Positif), (Jakarta: PT Serambi Semesta Distirbusi, 2018). 

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an , Tafsir Ringkas Jilid 1 dan 2, (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Mushaf al-Qur'an , 2016). 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1997). 

Tim Direktorat Pembinaan SMP, Panduan Penilaian Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan, 
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) 

Tim Penerjemah Kitab Fadhilah Amal Masjid Jami' Kebon Jeruk Jakarta, Kitab Fadhilah 
Amal, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2011) 

Ahmad luthfi Fathullah, “Selangkah Lagi Anda Masuk Surga (Kajian Tematis Kitab Riyadh 
Al-Shalihin)” dalam www.pusatkajianhadis.com, diunduh 2018 

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah AL-Fauzan, “Pandangan Materialistis Terhadap 


Kehidupan dan Ваһауа-Баһауапуа” dalam  https://almanhaj.or.id/3719- 
pandangan-materialistis-terhadap-kehidupan-dan-bahaya-bahayanya.html, diunduh 1 
Nopember 2019. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 131 


SUMBER GAMBAR 


https://i.pinimg.com 
Diunduh pada tanggal 8 November Pukul 14.42 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 
Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 08.53 WIB 
https://id.images.search. yahoo.comyhssearchp—-Gambar--santunan-yatimx&fr 


Diunduh pada tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 08.51 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 
Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 15.19 WIB 


https://220316102854 banjir-bangkitkan-kepedulian-sosial-sebagian-warga 
Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 10.13 WIB 


https://id.images.search.yahoo.comyhssearchp—-gambar-tangan--diatas-lebih--baik&fr 
Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 13.55 WIB 


https://pixabay.comidphotosgoran-guran-buku-buku-islam-suci-842571 
Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 06.52 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 
Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 09.42 WIB 


https://id.images.search.yahoo.com 


Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 10.42 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 
Diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 10.56 WIB 


https://i.pinimg.com 
Diunduh pada tanggal 1 November 2019 Pukul 15.46 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 
Diunduh pada tanggal 1 November Pukul 14.11 WIB 


https://id.images.search. yahoo.com 


Diunduh pada tanggal 1 November 2019 Pukul 15.51 WIB 
https://tse3.mm.bing.netthid—OIP.kATyaIlOXbSrKY YFcHSuOXOHaEK &pid—Api&P—0&w 


=268&һ=152 
Diunduh pada tanggal 08 November 2019 Pukul 15.31 WIB 
http://1.bp.blogspot.comb1Oz NGn'7tgV WLnYs460wIAAAAAAAABxOZExkPuHW5mIs16 


0Omenjadi2Borang42Byang402Btetap9o2BBersyukur.jpg 


132 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 22.25 WIB 


http://2.bp.blogspot.com9R3kDu70pcsU931xe7c1eIAAAAAAAABRcOkV PoarjGals1600me 
ngaji kartun.png 
Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 20.10 WIB 


https://algolam.comwp-contentuploads201604HAFTZ-HAFIZA H-LINE-STICKERS- 


18.pngHAFIZ-HAFIZAH-LINE-STICKERS-18 
Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 20.17 WIB 


https://eryelhimmah.files.wordpress.com201101 yuk-sedekah.jpgyuk-sedekah 
Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 22.29 wib 


https://12.wp.comgambarpedia.orgwp-contentuploads201710Gambar-Anak-Mengaji- 
Kartun.jpgGambar-Anak-Mengaji-Kartun 

Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 20.23 WIB 
https://tse4.mm.bing.netthid—OIP.93VJO7LvgiRC7NX80YMIOHaEO&pid-Api&P—0&w—26 
5%һ-152 

Diunduh pada tanggal 16 November 2019 pukul 20.15 WIB 


AL-OUR'AN HADIS KELAS VIII 133 


GLOSARIUM 
ЖР 


Akhirat: tempat kehidupan setelah mati di mana segala perbuatan seseorang di dalam dunia 
ini akan dibalas. 


Al-Qur'an : bacaan mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. 
melalui Malaikat Jibril secara mutawatir dan ibadah membacanya. 


Ambisi: keinginan (hasrat, nafsu) yang besar untuk menjadi (memperoleh, mencapai) sesuatu 
(seperti pangkat, kedudukan) atau melakukan sesuatu 


Bakhil:perbuatan seseorang menahan/tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib 
diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan 
menurut adat istiadat 


Boros: berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. 


Dermawan: memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang wajib member, 
sesuai kepantasannya dengan tanpa mengharaf imbalan dari yang diberi. 


Hadis: perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan 
landasan syri'at Islam. 


Harakat: tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada huruf arab untuk memperjelas 
gerakan dan pengucapan huruf tersebut. 


Husnul Khatimah: akhir hidup yang abaik 


Iffah: memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan 
menjatuhkannya. 


Ikhlas: mengerjakan sesuatu hanya karena Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. 


Iman: membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan 
dengan perbuatan. 


Iman kepada Allah: membenarkan dengan hati bahwa Allah Swt. itu benar-benar ada 
dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaan-Nya, kemudian pengakuan itu diucapkan 
dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata yakni dengan menjalankan 
perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. 


Kompetensi Dasar: kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh 
peserta didik melalui Pembelajaran. 


134 Al-QUR'AN HADIS KELAS VIII 


Kompetensi Inti: tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar Kompetensi 
Lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. 


Korupsi: tindakan seseorang menyalahgunakan kepercayaan dalam sesuatu masalah atau 
organisasi untuk mendapatkan keuntungan 


Mujawwad: membaca al-Qur'an difokuskan pada kebenaran bacaan sekaligus dengan 
keindahan lagu dalam melantunkan ayat-ayat al-Qur'an . Bacaan al-Qur'an terdengan lebih 


lambat. 


Murattal: membaca al-Qur'an difokuskan pada kebenaran bacaan dan lagu al-Qur'an hanya 
standard saja, bacaan al-Qur'an terdengar lebih cepat. 


Norma: kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, 
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat. 


Oana'ah: sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat serta menjauhkan 
diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan. 


Skrip: naskah (film, drama, dsb) 


Syari'at: hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di 
dunia maupun di akhirat. 


Tajwid: suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan 
huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an sesui hak-haknya. 


Tamak: cinta kepada dunia (harta) secara berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram 
yang mengakibatkan dosa besar. 


AL-OUR'AN HADIS KELAS УШ 135 


A 
akhirat, 55,77, 79, 84, 89, 
71, 93, 96, 103, 
104, 105, 


107, 114, 115, 118 
adab, 17 
‘arid lissukun, 1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 
B 
badal,61, 62, 66, 67, 69, 71, 
72, 73,74 
bakhil, 46, 47, 54 
D 
dammah, 63 
dosa, 52, 83 
F 
fakir, 74, 76, 90 
fathah, 4, 6, 10, 11, 
fathatain, 4, 6, 11 
farqi, 61, 62, 62, 69, 71, 
72,73, 74, 90 
H 
hedonis, 75, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 86, 87, 
90, 93, 96, 97 
harakat, 11, 55, 57, 59, 61, 
63, 68, 69,71 
I 
ibadah, 26 
“iffah, 53 
ikhlas, 19, 33, 34, 37, 45, 
46,85, 92, 96 
ber-iman, 18, 22, 24, 36, 
38, 40, 46, 68, 
71, 72,73 
infak, 19, 20, 21, 
22, 23, 29, 34, 36, 45, 
52, 54, 
ber-iman, 18, 22, 24, 36, 
38, 40, 46, 68, 
71, 72,73 
infak, 19, 20, 21, 
22, 23, 29, 34, 36, 45, 
52, 54, 


“iwad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,14, 
15, 16 

K 

kiamat, 24 

kikir, 39, 47 

konsumtif, 75, 77, 78, 79, 
80, 82, 85, 86, 90, 
93, 96, 97 

korupsi, 76, 78, 80, 82 

L 

layyin, 1, 2, 3, 4,, 8, 9, 10, 


14, 15, 16 
M 
mad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14,52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 61, 
63, 67 
materialistik, 75, 77, 78. 79, 
80, 82, 84, 86, 87, 


90, 93,95,97 miskin, 
19, 21, 22, 26, 29 
miskin, 23, 24, 25, 26, 27, 
52, 88, 90, 
mujawwad, 33, 36, 51, 92, 
95, 
mushaf,6, 7, 9, 11, 26 
murattal, 32, 36, 51, 92, 
95 
mustahik, 22 
N 
nisab, 22 
P 
papan, 82, 89, 96, 107, 
pangan, 89, 107 
potensi, 80 
Q 
qana'ah, 
100,118 
qasirah, 54, 56, 57 
gasr,11, 13 


82, 85, 95,96, 


136 Al-OUR'AN HADIS KELAS VIII 


R 
rezeki,20, 21, 23, 24, 25, 29, 
36, 45, 47, 53, 55, 82, 
88, 90, 96, 107 
S 
sabar, 23, 27, 36, 40, 93, 
sandang, 82, 89, 96, 107, 
sedekah,18,20, 
21, 22, 23, 
31,35, 36, 40, 
45, 46, 52, 82, 
110, 121, 132 
ke-seimbang-an, 87 
silah,61, 62, 63,64, 65, 71, 
72, 13, 14 
syukur, 24, 26, 36, 37,82, 
89, 96 


29, 
41, 
87, 


T 

tajwid, 1, 2, 3, 4, 14,17, 60, 
61, 62, 72 

tamkin, 59, 60, 61, 62, 66, 
67, 69, 71, 72, 73, 74 

tanwin, 14 

tasydid, 66, 71 

tawadu”, 79 

tawassut,11, 14 

tawilah, 63, 64, 71, 72, 73 

tul,11, 14 

үү 

wagaf, 10, 11, 14, 15, 63,71 

Y 

yatim, 21, 22, 25 

7, 

zakat, 19, 22, 24 


Direktorat KSKK Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
2020 


